TABLOID MINGGUAN - EDISI NO. 23 

TERBIT PADA HARI SENIN 

13 JANUARI 2020 

RplO.OOO/eks | 16 Halaman 




SANGLIAT DOL - Wakil Gubernur Maluku, Barna- 
bas Nathaniel Orno bersama istri, Beatrix Orno dian- 
ugrahi gelar adat oleh tuan tanah dan petua adat, saat 
berkunjung ke Desa Sangliat Dol, Kecamata Wertamri- 
an. Kabupaten Kepulauan Tanimbar. 

Dalam kunjungannya ke Desa Sangliat, Senin (6/1) 
oleh pemangku adat Wagub Orno diberi gelar Awan 
dan istrinya Beatrix Orno diberi gelar Boimas. “Bapak 
adalah Awan dan ibu adalah Boimas. Itu nama leluhur 
dari desa tercinta kami. Desa Sangliat Dol, “ungkap 
Tuan Tanah Desa Sangliat Dol yang saat itu mengukuh¬ 
kan Orno dan Beatrix sebagai warga Sangliat Dol. 

Prosesi pengukuhan adat dilakukan di atas Batu 
Kapal. Batu Kapal atau Perahu Batu Fampompar mer¬ 
upakan sebuah peninggalan hasil maha karya yang 


menjadi warisan leluhur sebagai situs sejarah dan bu¬ 
daya yang mengandung nilai holistik, sakral dan his¬ 
toris dengan gaya dan teknik penyusunan bangunan 
pada zaman megalitikum. Tempat ini merupakan salah 
satu objek wisata menarik yang ada di Desa Sangliat 
Dol. Lokasi ini, menjadi situs sejarah kemegahan dan 
peradaban zaman batu yang diwujudkan dalam bangu¬ 
nan perahu dan tangga batu. 

Untuk mencapai Desa Sangliat Dol membutuhkan 
waktu tempuh 30-45 menit dengan jarak dari ibukota 
ke kabupaten adalah 45 km. Sebelum proses adat, rom¬ 
bongan disambut oleh Tuan Tanah dan tua-tua adat. 

Orno dan istri mendapat pengalungan kain adat dan 
didaulat untuk meneguk sedikit sopi, pertanda tamu... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 


Monsoon Asia Akibatkan Cuaca Ekstrim di Tanimbar 


SAUMLAKI - Stasiun Meteorologi 
Mathilda Batlayeri sebagai perpanjan¬ 
gan tangan Badan Meteorologi, Klima¬ 
tologi dan Geofisika (BMKG) di Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar, Provinsi 
Maluku memberikan imbauan kepada 
seluruh masyarakat di daerah itu untuk 
mewaspadai cuaca ekstrim. 

Menurut Kepala Stasiun Meteorolo¬ 
gi Mathilda Batlayeri, Andi Ilham 
Tahir, ST dari pantauan pihaknya 
bahwa umumnya di Kepulauan Ta¬ 
nimbar masih akan dilanda dengan 
cuaca ekstrim, seperti angin kencang 
dan hujan dengan intensitas sedang 
yang dipengaruhi tekanana udara 
rendah di wilayah utara Australia. 

“Ini mengakibatkan bibit-bibit 
pertumbuhan awan konvektif tum¬ 
buh di wilayah Tanimbar. Sekarang 



ini juga monsoon asia atau peru¬ 
bahan iklim secara ekstrim sedang 
kuat yang membuat kondisi cuaca 
di Saumlaki untuk satu minggu ke 
depan akan dilanda angin kencang, 
hujan disertai petir dan tinggi ge¬ 
lombang laut,” papar dia di ruang 
kerjanya pada Jumat (10/1). 

Kemudian Andi memberikan im¬ 
bauan kepada para masyarakat un¬ 
tuk mewaspadai hal tersebut, secara 
khusus kepada para nelayan yang 
ingin melaut karena gelombang laut 
akan mengalami peningkatan hing¬ 
ga 2,5 meter serta mengantisipasi 
untuk jangan melintas di bawah 
dahan-dahan pohon yang besar 
karena bisa tertimpah dahan yang 
patah diakibatkan angin kencang... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 



Selaru Tanam Kelor 96 Pelayan Baru Presentasi ACoM di PWI 


BACA DI HAL.02 


BACA DI HAL.03 


BACA DI HAL.04 



BbkMasdaMant^ 



SAUMLAKI - Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM), 
Arifin Tasrif, memuji progres dari 
Blok Masela karena sejumlah taha¬ 
pan telah berjalan sesuai dengan 
rencana pasca revisi dan penan¬ 
datanganan Planing of Develop- 
ment (PoD) atau rencana pengem¬ 
bangan Blok Masela. 

Kepada Gubernur Maluku, Murad 
Ismail, dan Ketua Komisi VII DPR- 
RI, Sugeng Suparwoto, Arifin bah¬ 
kan menyetujui agar proyek Blok 
Masela bisa dipercepat realisasinya. 

“Pak Menteri ESDM sangat 
mendukung progres Blok Masela 
dan minta kalau bisa dipercepat 
targetnya,” kata Gubernur Malu¬ 
ku, Murad Ismail, Kamis (9/1)... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

An^ota Polda 
Maluku Ditembak 

JAYAPURA - Kelompok Kriminal 
Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus 
Kogoya, kembali melakukan penem¬ 
bakan ke arah Pos Brimob Polda Ma¬ 
luku, Bandara Perintis, Kenyam, Ka¬ 
bupaten Nduga, sekitar pukul 06.47 
WIT sampai dengan 06.54 WIT. 

Saat penembakan tersebut terjadi 
anggota Brimob yang berada di pos 
sedang melaksanakan pembersihan 
lingkungan (kurvei) disekitaran pos. 
Akibat penembakan yang dilakukan 
oleh Kelompok Kriminal Bersenjata 
(KKB) tersebut satu personel Bri¬ 
mob terkena luka di bagian kaki, 
Sabtu (11/1). “Memang benar pada 
hari Sabtu, 11 januari 2020 sekitar 
pukul 06.50 WIT terjadi penem¬ 
bakan terhadap anggota Brimob 
yang sedang melaksanakan kurvei... 

BERSAMBUNG KE HAL.15 

Sekapur Sirih dari Ramba 

Sekarang ini, Tanimbar mulai ber¬ 
benah, tapi banyak orang yang bapikir 
kalo pembenahan yang ada dibuat 
sama pemerintah di kabupaten ini ta- 
lalu lambat dan salah sasaran... 

BERSAMBUNG KE HAL.14 



Jokowi di Emirat Arab 

BACA DI HAL.10 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































02 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


TANIMBAR RAYA 



Masyar 


ADAUT - Camat Selaru, Zakhari- 
as Emanratu, SP mengajak seluruh 
masyarakat di kecamatan yang 
dipimpinnya itu untuk menanam 
sayur kelor atau merunggai, yaitu 
sejenis tumbuhan dari suku Mo- 
ringacea yang kaya akan sejuta 
manfaat kesehatan. 

Hal itu ia katakan seturut den¬ 
gan kegiatan gerakan penanaman 
anakan sayur kelor yang dipraka- 
sai oleh pihaknya. Gerakan mena¬ 
nam itu juga didukung penuh oleh 
seluruh stakeholder di kecamatan itu 
yang awalnya dari Desa Adaut dan 
kemudian akan dilakukan ke Desa 
Kandar, Namtabun, Lingat, Werain, 
Fursui dan Eliasa. ‘Tni adalah ke¬ 
giatan gerakan penanaman anakan 
sayur kelor yang dimulai dari Desa 
Adaut. Harapannya kegiatan ini 
dapat memberi kesadaran tentang 
pentingnya makan sayur-sayuran, 
secara khusus sayur kelor ini sebagai 
ratunya sayuran yang mengandung 
banyak nilai giz,” ungkap Emanratu 
pada Jumat (10/1). 

Kemudian ia pun menambahkan 
ajakan untuk mengkonsumsi sayur 


kelor dengan menyampaikan be¬ 
berapa manfaat dari sayuran yang 
memberikan nutrisi untuk tubuh 
dan kaya akan ramuan tradisional 
itu, diantaranya kaya akan antioksi¬ 
dan, menurunkan kadar gula darah, 
meredakan peradangan, menurunk¬ 
an kolesterol, melindungi tubuh dari 
keracunan arsen, mengatasi kanker 


dan baik untuk daya ingat. 

Selain direbus, tanaman kelor bisa 
diolah menjadi berbagai menu, seper¬ 
ti pudding daun kelor, nugget tempe 
kelor, sup ayam daun kelor, bakwan 
daun kelor, telur dadar daun kelor, 
sup segar bayam daun kelor, ayam 
teriyaki daun kelor, bolu daun kelor 
kulms dan jus daun kelor nanas. 


“Selain banyak dijumpai di Se¬ 
laru, tanaman ini juga dapat ber¬ 
tahan pada semua Cuaca serta tak 
perlu memberi perawatan yang 
Lebih. Harapannya Masyarakat 
secara umum dan orang tua da¬ 
lam Keluarga semua, karena ini 
bagus untuk anak-anak dan ibu 
menyusui,” tambahnya. (LOl) 


Stasiun Meteorologi Tingkatkan Peringatan Cuaca 


SAUMLAKI - Stasiun Meteo¬ 
rologi Mathilda Batlayeri sebagai 
perpanjangan tangan Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) di Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar akan 
meningkatkan peringatan cuaca 
dini di awal tahun 2020 ini. 

“Untuk tahun 2020 ini, kami 
akan lebih giat lagi mengada¬ 
kan hubungan kerjasama den¬ 
gan stakeholder terutama untuk 
peringatan cuaca dini dan cuaca 
ekstrim,” Kata Kepala Stasiun 
Meteorologi Mathilda Batlayeri, 
Andi Ilham Tabir, ST kepada 
Lelemuku.com di ruang kerjanya 
pada Jumat (10/01/2020). 

Ia mengungkapkan hal itu 
dilakukan pihaknya karena in¬ 


gin secara intens memberikan 
informasi kepada masyarakat 
di Seantero Kepulauan Itu ten¬ 
tang perubahan iklim yang 
ekstrim terjadi karena adan¬ 
ya perubahan tekanan udara 
yang mengakibatkan angina 
kencang dan bisa berdampak 
pada terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan serta merugikan. 

“Di tahun ini kita mendapat 
cuaca ekstrim karena curah hu¬ 
jan yang tinggi disamping itu 
kegiatan di Kepulauan Tanimbar 
pun semakin meningkat, baik 
arus transportasi maupun pari¬ 
wisata. Jadi kami sedini mun¬ 
gkin memberi peringatan cuaca 
ekstrim kepada seluruh warga di 
daerah ini,” ungkapnya.. (L02) 


Tais Pet Jadi Trend Mode Baru di Jakarta 

bukan hanya sebagai kain sarung, 
tetapi juga sebagai ready to wear 
atau busana siap pakai. “Semoga 
bisa digunakan masyarakat yang 
lebih luas, termasuk kalangan 
desainer mode untuk mengolah 
material Tenun Tanimbar menja¬ 
di berbagai jenis dan gaya busana 
siap pakai,” papar Wignyo dalam 
keterangan resmi. Selasa (7/1). 

Pada Pertemuan Tahunan BI 
Provinsi Maluku ini, Noviarsano 
Manullang selaku Kepala Per¬ 
wakilan Bank Indonesia Provinsi 
Maluku memaparkan perkem¬ 
bangan kondisi ekonomi dalam 
skala global, nasional maupun 
regional di Provinsi Maluku. No¬ 
viarsano menyampaikan peng¬ 
gunaan kain tenun daerah dapat 
meningkatkan ekonomi daerah. 

Jumlah pengrajin tais pet di 
Tanimbar saat ini berjumlah 
1.715 orang yang tersebar di 10 
kecamatan. Namun, perkem¬ 
bangan tenun Tanimbar belum 
terbilang optimal sehingga ko¬ 
moditi tenun Tanimbar diang¬ 
gap belum memberikan peluang 
ekonomi yang menjanjikan. (R13) 


JAKARTA - Tais Pet sebagai 
kain tenun asal Maluku, tenun 
ikat motif Tanimbar menjadi tren 
mode yang dipadukan dengan 
ragam busana yang praktis dan 
terkesan modern seperti dress 
dengan siluet ringan. 

Tenun Ikat Tanimbar yang dipi¬ 
lih adalah warna yang gelap seper¬ 
ti coklat, terakota, dan hitam serta 
warna lebih terang seperti oranye. 
Kain tenun ini diaplikasikan dalam 
ragam gaya busana yang praktis 
dan terkesan modern seperti dress 
dengan siluet ringan, padanan blus 
dengan varian celana maupun rok, 
serta dilengkapi outer yang terke¬ 
san dinamis. 

Tenun Ikat Tanimbar dikombi¬ 
nasikan pula dengan daya tarik bah¬ 
an Tenun ATBM (alat tenun bukan 
mesin). Permainan potongan asime¬ 
tris dan draperi merupakan elemen 
ornamen yang turut menjadi sentra 
perhatian pada koleksi ini. 

Desainer Wignyo Rahadi menu¬ 
turkan tais pet memiliki daya pakai 
dan daya jual yang tinggi. Harapan¬ 
nya, masyarakat umum bisa lebih 
banyak menggunakan kain ini. 


Pesan Bupati Saat Apel Perdana 2020 

SAUMLAKI - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Provinsi Maluku, Petrus 
Fatlolon, SH., MH memimpin apel 


perdana yang dikuti oleh seluruh 
Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
lingkup Pemerintahan Kabupaten 
(Pemkab) itu pada Senin (6/1). 

Dalam sambutannya. Bupati Fat¬ 
lolon meminta seluruh pimpinan 
di masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat daerah (SKPD) untuk 
menegakkan disiplin di setiap unit 
kerja yang dipimpin. 

Sementara itu, ia menegaskan 
bahwa Anggaran Pendapatan dan 


sudah rampung dan telah mener¬ 
ima hasil evaluasi dari Pemerintah 
Provinsi Maluku, sehingga jika 
ada informasi yang mengatakan 
bahwa APBD Tanimbar berma¬ 
salah itu adalah hoax atau berita 
bohong yang telah disebarkan oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggu- 
ngjawab. 

Putra Desa Meyano itu pun 
meminta seluruh SKPD untuk 
menggunakan dan meman¬ 
faatkan APBD dengan efektif 
dan efisien sesuai dengan ke¬ 
butuhan masing-masing hing¬ 
ga akhir tahun anggaran. (L02) 


Belanja Daerah (APBD) Tanimbar 

7 Gempa Sekitar Tanimbar Selama Seminggu 

SAUMLAKI - Stasiun Geofisika 


Saumlaki sebagai perpanjangan 
tangan Badan Meteorologi, Klima¬ 
tologi dan Geofisika (BMKG) di 
Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 
memberikan pantauan aktivitas 
gempabumi sebanyak 7 kali selama 
seminggu pada Jumat (3/1) hing- 

f a Kamis (9/1) di sekitar wilayah 
epulauan tersebut. 

Menurut Kepala Stasiun Geofisi¬ 
ka Saumlaki, George R A. 
Muabuay, S.Si., M.Sc bahwa ber¬ 
dasarkan magnitude terdapat 0 
kejadian gempabumi dengan mag¬ 
nitude kecil kurang dari 3,0 SR, 6 
kejadian gempabumi dengan mag¬ 
nitude sedang diantara 3,0 hingga 
5,0 SR dan 1 kejadian gempabumi 
dengan magnitude besar sekitar 
lebih dari 5,0 SR. 

Kemudian berdasarkan kedala¬ 
man terdapat 1 kejadian gempabu¬ 
mi dengan kedalaman dangkal 
kurang dari 60 km, 5 kejadian gem¬ 
pabumi dengan kedalaman me¬ 
nengah diantara 60 hingga 300 km 
dan 1 kejadian gempabumi dengan 
kedalaman diatas 300 km serta ti¬ 
dak ada kejadian gempabumi yang 
dirasakan maupun merusak. 

Beberapa gempabumi yang terjadi 
para periode tersebut didominasi 
oleh gempabumi dengan kedala¬ 


man menengah. Pada umumnya 
gempabumi yang terjadi di sekitar 
Laut Banda terjadi pada kedalaman 
menengah hingga dalam yang di¬ 
duga bersumber dari aktivitas zona 
subduksi di Selatan Maluku akibat 
pertemuan Lempeng Samudera Indo¬ 
nesia Australia yang menunjam terh¬ 
adap Lempeng Benua Eurasia. Se¬ 
dangkan untuk gempabumi dangkal 
dan lokal di sekitar Tanimbar diduga 
disebabkan oleh adanya aktivitas ses¬ 
ar lokal, yaitu Sesar Tanimbar. (LOl) 


NOMOR PENTING 


Polres MTB 
0918-22033 

0821-1417-1217 (SMS/WA) 

Pengaduan Lalu Lintas 
0823-1290-7773 

Pengaduan PTSP 


ngi 

0812-4740-5697 

Darurat Bencana BPBD 
0822-4863-8163 

RS Fatimah Olilit 
0822-4803-6596 

Teknisi PLN Saumlaki 
0822-4803-6596 

Damkar MTB 
0821-9836-5288 

Geofisika Saumlaki 
0918-22124 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 























TANIMBAR RAYA 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


03 


Pengukuhan 96 Penatua dan Diaken di 6PM Saumlaki 


SAUMLAKI - Gereja Klasis 
Tanimbar (Tansel) di Kabu¬ 
paten Kepulauan Tanimbar, 
Provinsi Maluku melakukan 
pentahbisan kepada 96 majelis 
baru periode 2020 hingga 2025 
di Gedung Gereja Ebenhaezer 
Saumlaki pada Minggu (12/1). 

Prosesi itu dipimpin oleh Ket¬ 
ua Jemaat GPM Saumlaki, Pdt. 
Ny. A. C. A. Sabono, S.Th den¬ 
gan sebelumnya melakukan 
pembacaan surat keputusan 
yang berisi nama-nama maje¬ 
lis dan setiap orang melakukan 
mengakuan dihadapan jemaat 
tentang kesediaan menjalankan 
tugas sebagai penatua dan diak¬ 
en selama lima tahun. 

Dalam khotbahnya yang ter¬ 
ambil di dalam kitab Yeremia 
1:4-10 dengan perikob pemb¬ 
acaan ‘Yeremia Dipanggil dan 
Diutus’, Pendeta Sabono men¬ 
gatakan pentahbisan itu telah 
menjadi tanda bahwa ada ban¬ 
yak warga jemaat yang berse¬ 
dia melayani Tuhan dan perse¬ 
kutuan umat Kristen, walau 
dipenuhi dengan perasaan yang 
bercampur aduk. 

“Tugas melayani untuk mem¬ 
bawa kembali umat kepada 
Tuhan adalah tugas hakiki dari 
setiap utusan Tuhan, karena itu 
Tuhan memberanikan Yeremia 
seperi di dalam firman untuk 
melaksanakan tugas itu dengan 
memberi jaminan penyertaan 



Sabono menambahkan seperti 
Firman Tuhan pada kitab Yer¬ 
emia ayat ke-4 secara khusus 
berbicara tentang Firman Tuhan 
yang datang kepadanya. Dalam 
perjanjian lama Firman Allah itu 
adalah representasi dari Allah 
sendiri dan merupakan diri Al- 


yang menghidupkan dan mem¬ 
baharui serta membebaskan. 

Selanjutnya, Allah yang 
berkuasa itu datang untuk me¬ 
manggil Yeremia untuk melak¬ 
sanakan tugas kenabian. Ka¬ 
ta-kata dalam pembuka dalam 
panggilan dan pengutusan ini 


menggambarkan bahwa Allah 
tahu apa yang ada di hati Yer¬ 
emia yaitu rasa takut dan rasa 
tidak mampu yang terungkap 
jelas dalam respon berwujud 
penolakan Yeremia. 

Ia pun mengajak para majelis 
untuk selalu mengandalkan Tu¬ 
han dalam menjalankan tugas 
pelayanan yang tidak mudah itu, 
seperti nabi Yeremia yang per¬ 
caya seutuhnya kepada Tuhan, 
sebab mengandalkan Tuhan ada¬ 
lah kunci pembaharuan dan me¬ 
megang janji Tuhan memampu¬ 
kan diri menjadi umat yang setia. 

“Yang harus dilakukan oleh 
utusan Tuhan adalah membuka 
diri untuk dikuasai oleh Tuhan 
dan kehendak Tuhan, supaya 
ada kekuatan dan kemampuan 
untuk melaksanakan tugas 
panggilan melayani. Mari kita 
bersyukur untuk para majelis 
yang baru dikukuhkan, semo¬ 
ga tugas mereka untuk menjadi 
utusan Allah yang membawa 
pembaruan dalam hidup jemaat 
dan masyarakat bisa dilak¬ 
sanakan dengan baik khususnya 
memberi perubahan yang dim¬ 
ulai dari hati sebagai pusat hid¬ 
up supaya umat semakin setia 
kepada Tuhan,” tutup Sabono. 

Selain itu petahbisan terh¬ 
adap para penatua dan diak¬ 
en juga dilakukan diseluruh 
GPM di Maluku dan Ma¬ 
luku Utara (Malut). (LOl) 


Bupati Rayakan Pernikahan Anak di Bali 


DENPASAR - Bupati Kepulau¬ 
an Tanimbar, Petrus Fatlolon, 
SH., MH bersama Istri, Joice M. 
Fatlolon Pentury, SP menggelar 
penikahan putri tercinta, Elis- 
abeth Fatlolon bersama putra 
dari pasangan, Yunus Aliu Lapa- 
lelo dan Oei Ay Tjen, Between 
Lapalelo di Kabupaten Badung, 
Provinsi Bali pada Jumat (10/1). 

Dari undangan yang disebarkan 
terlihat acara pemberkatan nikah 
bertempat di Gereja Katholik St. 
Fransiskus Xaverius, Jalan Kar- 
tika Plaza Nomor 107, Kuta pada 
pukul 12.00 WITA dan resepsi 


pernikahaannya bertempat di 
Blue ven Bali, Jalan Labuan Sait, 
Uluwatu Pecatu, Kecamatan Kuta 
Selatan pada pukul 22.00 WITA. 

Pesta pernikahan yang digelar di 
pulau dewata itu pun dihadiri oleh 
seluruh pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) Kepu¬ 
lauan Tanimbar. Pada pemberka¬ 
tan nikah dipimpin oleh Uskup 
Diosis wilayah Amboina, Mgr. 
Petrus Canisius Mandagi, M.S.C 
dan pencatatan sipilnya dilaku¬ 
kan oleh Kepala Dinas Kepen- 
dudukan dan Pencatatan Sipil 
Tanimbar, J. Metanfanuan. (L02) 



Satlantas Siap Berikan Pelayanan Maksimal 


SAUMLAKI - Satuan Lalu Lin¬ 
tas Polres Maluku Tenggara Barat 
memberikan pelayanan yang dapat 
memuaskan bagi masyarakat di Ka¬ 
bupaten Kepulauan Tanimbar,baik 
itu pelayanan SIM,BPKB dan pe¬ 
layanan Lalu Lintas lainnya.Rabu 
(8/1) pukul 09.00 wit. 

Misalkan seperti memberikan 
pelayanan di jalan raya, berupa 
melakukan pengamanan arus Lalu 
Lintas agar masyarakat yang berak¬ 
tivitas di jalan menjadi lebih aman 
dan nyaman. 

Ada juga pelayanan yang dilak¬ 
sanakan di kantor seperti melayani 
masyarakat yang ingin melaku¬ 
kan permohonan (SIM) Surat Izin 
Mengemudi. 

Untuk mendapatkan SIM, Mas¬ 
yarakat harus melalui beberapa 
tahap ujian antara lain: 


Yang pertama yaitu uji teori di- 
mana ujian teori nya dilakukan se¬ 
cara Online. Setelah lulus dari teori 
baru menuju kelapangan praktek, 
dilapangan praktek para pendaftar 
SIM sudah di tunggu oleh anggo¬ 
ta Satlantas Polres Brigadir Frejon 
Leikohappy yang bertugas dalam 
pengawasan ujian praktek. 

Sementara itu Kasat Lantas Pol¬ 
res MTB melalui Brigadir Frejon 
Leikohappy dan Brigpol Armando 
Hursepuny memberikan penjelasan 
kepada pemohon SIM alur dari uji¬ 
an praktek SIM. 

Para pelayan SIM ini member¬ 
ikan arahan agar para peserta 
ujian praktek SIM dapat melak¬ 
sanakan ujian praktek dengan baik 
dan benar, berhasil lulus sehingga 
mendapatkan SIM yang di ingink¬ 
an,” kata Brigadir Frejon. (Mil) 


Polres MTB Tanam 50 Anakan Trembesi 


SAUMLAKI - Sebanyak 50 
anakan pohon Trembesi ai tanam 
di area Mako Polres Maluku Teng¬ 
gara Barat (MTB), Saumlaki pada 
Kamis (2/1) pukul 09.15 wit. 

Kepala Dinas Pertanian Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar Bapak Re- 
inhard Matatula menyerahkan 200 
anakan pohon jenis trembesi pada 
Polres Maluku Tenggara Barat yang 
diterima langsung Kapolres Ma¬ 
luku Tenggara Barat AKBP Andre 
Sukendar,S.LK.,didampingi Waka 
Polres Kompol Lodevicus Tethool. 

Kapolres Maluku Tenggara Barat 
AKBP Andre Sukendar,S.LK.,saat 


dikonfirmasikan mengatakan, 
Anakan pohon trembesi ini akan 
dilakukan penanaman di areal 
mako dan asrama Polres Maluku 
Tenggara Barat, untuk tahap per¬ 
tama kita menanam sebanyak 50 
pohon pada area halaman Mako 
Polres,sedangkan tahap berikutnya 
akan ditanam pada lokasi unit kerja 
masing - masing Bag, Sat dan pada 
Asrama Polres MTB. 

Penanaman pohon ini se- 
bapi wujud dari Program Ka¬ 
polda Maluku Irjen Pol Drs. 
Royke Lumowa,M.M.,yaitu pena¬ 
naman sejuta pohon. (Mil) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












04 sfeLcglemmunlkiiii 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


MALUKU RAYA 


Walikota Akan Presentasi Ambon Kota Musik di PWI 



(HPN)2020 






□ Q 




JAKARTA - Wali Kota Am¬ 
bon Richard Louhenapessy akan 
mempresentasikan ‘Ambon Se¬ 
bagai Kota Musik’ di depan de¬ 
wan juri Anugerah Kebudayaan 
Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) tahun 2020, Kamis (9/1). 

Presentasi tersebut merupakan 
pendalaman proposal, sebagai 
babak akhir, sebelum menerima 
penghargaan ini pada acara pun¬ 
cak Hari Pers Nasional (HPN) 
2020 di Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan, 9 Februari 2020. 

Wali Kota Ambon akan berada 
di urutan kelima presentase di 
depan dewan juri yang terdiri 
dari Nungki Kusumastuti (pe¬ 
nari, artis film. Dosen Institut 
Kesenian Jakarta) selaku ketua 


merangkap anggota serta Ni- 
nok Leksono (Kompas/Rektor 
Universitas Multimedia Nu¬ 
santara), Agus Dermawan T 
(pengamat seni-budaya, penu¬ 
lis buku), Atal S Depari (Ketua 
Umum PWI Pusat) dan Yusuf 
Susilo Hartono (pelukis, war¬ 
tawan senior. Pengurus PWI 
Pusat) sebagai anggota. 

Wali Kota Tangerang Selatan 
Airin Rachmi Diany mendapat¬ 
kan kesempatan pertama untuk 
mempresentasikan proposalnya, 
disusul Wali Kota Baubau - Su¬ 
lawesi Tenggara AS Tamrin, Wali 
Kota Banjarmasin - Kaliman¬ 
tan Selatan Ibnu Sina, Bupati 
Gunung Kidul - DI Yogyakarta 
Hj. Badingah, Wali Kota Ambon 


Richard Louhenapessy, Bupati 
Halmahera Barat - Maluku Utara 
Danny Missy, Bupati Tabalo- 
ng - Kalimantan Selatan Anang 
Syakhfiani, Bupati Serdang Be- 
dagai - Sumatera Utara Soekir- 
man. Bupati Tubaba - Lampung 
Umar Ahmad dan Bupati Luwu 
Utara - Sulawesi Selatan Hj In¬ 
dah Putri Indriani. 

Proses pengundian nomor 
urut presentase Wali Kota dan 
Bupati tersebut berlangsung di 
auditorium Dewan Pers, Jakar¬ 
ta, Rabu (8/1). 

Ketua Umum PWI Pusat, Atal 
S Depari di depan para wali kota 
dan bupati tersebut mengatakan, 
proses penganugerahan Anuger¬ 
ah Kebudayaan menggunakan in¬ 


dikator pengujian sangat terukur. 
“Kita membuat sistem penjurian 
yang ketat dan terukur sehingga 
penghargaan ini sangat bergeng¬ 
si,” katanya. 

Ditempat yang sama. Wakil Ket¬ 
ua Dewan Pers Hendry Ch Ban¬ 
gun mengaku bangga PWI dapat 
menggelar kegiatan ini. “Sebetul¬ 
nya selain tugas-tugas jurnalistik, 
organisasi wartawan juga dapat 
melaksanakan sesuatu yang ber¬ 
guna bagi bangsa dan Negara,” 
ungkapnya. 

Dikatakan, pemberian peng¬ 
hargaan kepada para pimpinan 
daerah digagas untuk mengingat¬ 
kan selama ini sering kali dalam 
proses pembangunan fokus di 
fisik, tetapi pembangunan daerah 
berbasis budaya juga tak boleh 
dilupakan. 

Koordinator Pelaksana Anuger¬ 
ah Kebudayaan PWI, Yusuf Susi¬ 
lo Hartono menjelaskan acara ini 
digelar PWI Pusat bekerja sama 
dengan Asosiasi Pemerintah Ka¬ 
bupaten Seluruh Indonesia (AP- 
KASI) dan Asosiasi Pemerintah 
Kota Seluruh Indonesia (APEK- 
SI). “Ke-10 Bupati/Walikota ini 
dipilih dari 19 Bupati dan 11 
Walikota dari 18 provinsi yang 
mengirim proposal. Penilaiann¬ 
ya menitik beratkan pada aspek 
bentuk dan isi proposal. Meli¬ 
puti tata visual dan bahasa. Juga 
teknik penyajian, yang terdiri 
dari pilihan judul/program, pro¬ 
fil daerah dan bupati/walikota, 
pemanfaatan media massa/so¬ 
sial, landasan peraturan daerah, 
kebijakan program dan strategi 
inovasi, serta aspek pendukung 
berupa SDM, anggaran, hingga 
infra struktur,” jelasnya. (K02) 


TPP ASN Ambon Dibayar Januari 


Hanubun Serahkan DPA 2020 Malra 


AMBON - TPP bulan Desember 
2019 ASN Pemerintah Kota (Pem- 
kot) Ambon bukan tidak dapat di¬ 
bayar alias utang. Hal itu dikatakan 
Kepala Badan (Kaban) Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BP- 
KAD) Kota Ambon, Apries Gas- 
persz kepada Tim Media Center 
diruangan kerjanya, Jumat (10/1). 

Menurut Kaban, kebijakan pem¬ 
bayaran TPP bulan Desember 

2019 yang dibayarkan di Januari 

2020 sesuai dengan kebijakan na¬ 
sional yang menegaskan bahwa 
hari kerja di tahun 2019 adalah 
sampai dengan 31 Desember 2019. 

“Ini bukan keinginan atau ke¬ 
bijakan yang dibuat Pemerintah 
Kota Ambon sendiri, melainkan 
berdasarkan kebijakan nasional 
tentang batas hari kerja tertanggal 
31 Desember 2019. Sehingga tidak 
dimungkinkan untuk membayar 
TPP pegawai sebelum batas hari 
kerja berakhir dibulan desember 
2019,” kata Kaban. 

Oleh karena itu, Kaban menam¬ 
bahkan, pembayaran TPP Desem¬ 
ber 2019 dialihkan ke Januari 2020. 
Dengan pemikiran bahwa segala 
administrasi terkait TPP Desem¬ 
ber 2019 semuanya telah tercover 
sampai 31 Desember 2019. “Hal ini 


sesuai dengan kebijakan secara na¬ 
sional bahwa tidak dimungkinkan 
pembayaran TPP dilakukan 2 kali 
dalam sebulan,” imbuhnya. 

Terkait masalah pembayaran 
TPP bulan Desember 2020, Ka¬ 
ban mengatakan, dirinya sudah 
menginstruksikan kepada seluruh 
OPD lingkup Pemerintah Kota 
Ambon untuk segera memasukkan 
permintaan TPP bulan Desem¬ 
ber 2019 setelah menyelesaikan 
proses pembayaran gaji pegawai 
untuk bulan januari 2020. “Saya 
sudah menginstruksikan kepada 
seluruh OPD untuk bendaharanya 
segera memasukkan permintaan 
TPP bulan Desember 2020 setelah 
proses pembayaran gaji Januari 
2020 dilakukan,” imbuhnya. 

Terkait kebijakan pusat yang di¬ 
turunkan, Kaban menilai bahwa 
hal itu yang seharusnya dilaku¬ 
kan. “Karena TPP sifatnya bula¬ 
nan, sehingga pada bulan januari 
yang merupakan awal tahun ang¬ 
garan pun, pegawai masih dapat 
menerima TPP bulan sebelumnya, 
tidak seperti tahun-tahn sebelum¬ 
nya dimana para pegawai harus 
menunggu bulan februari untuk 
menerima TPP bulan januari 
mereka,” demikian Kaban. (K02) 


LANGGUR - Bupati Maluku 
Tenggara, M. Thaher Hanubun 
menyerahkan Dokumen Pelaksa¬ 
naan Anggaran (DPA) Perangkat 
Daerah Tahun Anggaran 2020 Ka¬ 
bupaten Maluku Tenggara dilak¬ 
sanakan di Aula Kantor Bupati Lt. 
III, Sabtu, (11/1) 

Rasyid selaku Plt. BPKAD Kab. 
Malra menyampaikan bahwa tu¬ 
juan penyelenggaraan kegiatan 
yaitu menginformasikan kepada 
pimpinan Perangkat Daerah dan 
semua pihak yang terkait untuk 
segera memulai pelaksanaan pro¬ 
gram dan kegiatan Tahun 2020 yang 
telah direncanakan sebelumnya ses¬ 
uai target-target yang telah ditetap¬ 
kan dalam DPA Perangkat Daerah. 

Kemudian segera memasti¬ 
kan bahwa komitmen pimpinan 
Perangkat Daerah sanggup dan 
mampu menyelesaikan program 
dan kegiatan sesuai dengan target 
yang telah disepakati, mendorong 
Pimpinan Perangkat Daerah un¬ 
tuk melakukan pengawasan intern 
terhadap pelaksanaan program 
dan kegiatan Perangkat Daerah. 

Ia juga menjelaskan, pada kes¬ 
empatan ini pula dilakukan pen¬ 
andatanganan Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah (NPHD) secara 


simbolis antara Bupati Maluku 
Tenggara dengan Penerima Hibah 
Pembangunan Sarana Peribadatan 
antara lain Panitia Pembangu¬ 
nan Gereja Katolik Kolser, Pani¬ 
tia Pembangunan Masjid Mastur 
Lama dan Panitia Pembangunan 
Gereja Elim Ohoidertawun. 

Bupati Malra, M. Thaher Ha¬ 
nubun menyampaikan bahwa ke¬ 
giatan ini merupakan awal dari 
rangkaian proses pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2020. 

Ia tegaskan, pengalokasian ang¬ 
garan bagi OPD jangan dilihat dari 
besaran alokasi anggarannya, teta¬ 
pi dilihat output atau hasilnya dan 
outcome atau dampaknya kepada 
masyarakat Maluku Tenggara. 

Bupati mengajak segenap OPD 
agar bersama-sama mengaw¬ 
al APBD TA. 2020 agar dapat 
dilaksanakan dengan penuh rasa 
tanggungjawab sehingga dalam 
pelaksanaannya semua program 
dan kegiatan dapat terealisasi 
bukan saja anggarannya, tetapi 
bagian yg kita perjuangkan ber¬ 
sama adalah outcomenya. 

Hadir pada acara tersebut, yang 
mewakili Forkopimda, Wakil 
Ketua dan Anggota DPRD dan 
Pimpinan OPD Kab. Malra. (K06) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 





























MALUKU RAYA 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


05 gfelkellemiLiiIkMi 


JADWAL KAPAL PELNI di PELABUHAN SAUMLAKI - JANUARI 2019 


NO 

NAMA KAPAL 

KAPAL TIBA 

KAPAL BERANGKAT 

PELABUHAN TUJUAN 

KET 



HARI 

TANGGAL 

JAM 

TANGGAL 

JAM 



1 

KM SIRIMAU 

KAMIS 

9 Januari 

20.00 WIT 

9 Januari 

22.00 WIT 

TU AL-DOBO-TIM1KA-AG ATS-M E R AU KE (P P) 




SENIN 

20 Januari 

05.00 WIT 

20 Januari 

07.00 WIT 

KALABAHI-KUPANG-LEWOLEBA-MAUMERE-BAUBAU- 
WANCI-AMBON-SORONG-MANOKWARI (PP) 


2 

KM LEUSER 

RABU 

15 Januari 

03.00 WIT 

15 Januari 

05.00 WIT 

TUAL-DOBO-TIMIKA-AGATS-MERAUKE (PP) 




SABTU 

25 Januari 

10.00 WIT 

25 Januari 

13.00 WIT 

AMBON-NAMROLE-WANCI-BAUBAU-MAKASSAR- 
LABUAN BAJO-BIMA-BENOA-SURABAYA (PP) 


3 

KM PANGRANGO 

KAMIS 

2 Januari 

18.00 WIT 

2 Januari 

22.00 WIT 

TEPA-MOA-KISAR (PP) 




KAMIS 

16 Januari 

18.00 WIT 

16 Januari 

22.00 WIT 





MINGGU 

5 Januari 

18.00 WIT 

5 Januari 

22.00 WIT 

BANDA-AMBON 




MINGGU 

19 Januari 

18.00 WIT 

19 Januari 

22.00 WIT 




Pemkot Ambon dan Pakar Bahas Gempa Maluku 



AMBON 

(Pemkot) akan membahas hasil 
kajian ilmiah bersama narasumber 
yang berkompeten (pakar) terkait 
masalah gempa bumi yang terjadi 
sejak September 2019 yang hingga 
kini masih sesekali terasa. 

Dalam keterangan pers, Minggu 
(12/1) di Balaikota Ambon, Kepa¬ 
la Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR), Enrico 


Matitaputty mengatakan, kejadian 
gempa bumi yang terjadi di Malu¬ 
ku merupakan faktor alam, namun 
belakangan muncul wacana-wacana 
terkait penyebab lain dari gempa 
bumi tersebut. “Gempa bumi mer¬ 
upakan salah satu fenomena alam 
yang terjadi, namun belakangan 
muncul wacana yang mengatakan 
bahwa kejadian tersebut ada kai¬ 
tannya dengan proyek geothermal 
yang dilakukan di wilayah Maluku 
tengah,” kata Kadis. 

Karena itu, lanjut Kadis, Walikota 
Ambon berinisiatif untuk melaku¬ 
kan diskusi lanjutan serta membahas 
kajian ilmiah yang sudah dilakukan 
terkait wacana-wacana tersebut. 

Kadis menambahkan, dirinya 
sudah berkoordinasi dengan pi¬ 
hak ESDM yang menangani mas¬ 
alah geothermal. “Saya juga sudah 
berkoordinasi dengan Vice President 
Panas Bumi dari PLN, Bapak Aris 
Eddy, dan beliau merekomendasikan 


kami untuk nantinya membahas ha¬ 
sil kajian ilmiah yang sudah dilaku¬ 
kan bersama para pakar geothermal 
di Indonesia,” terangnya. 

Adapun para pakar yang dimak¬ 
sud antara lain. Guru Besar Uni¬ 
versitas Indonesia terkait Geother¬ 
mal, Yusuf Daud, Ahli Geothermal 
dari Intitute Teknologi Bandung 
(ITB), Ahli Geologi dari ITB, Alven 
Rudiawan, dan Konsultan BAPPE¬ 
NAS dari Calvin Institute, Wilhan 
Louhenapessy. 

Menurut Kadis, dalam waktu 
dekat tim dari Pemkot Ambon yang 
dipimpin langsung oleh Walikota 
Ambon, Richard Louhenapessy dan 
Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toi- 
suta akan bertemu dengan para pa¬ 
kar tersebut untuk membahas hasil 
kajian terkait geothermal di Maluku 
Tengah, tepatnya di Tulehu. 

“Kepada para pakar, tim dari Pem¬ 
kot Ambon akan menjelaskan ter¬ 
kait kondisi aktual Maluku pasca 


gempa yang terjadi, dan kemudian 
para pakar tersebut akan mempre¬ 
sentasikan secara ilmiah, hasil ka¬ 
jian dari tim ahli mereka tentang 
geothermal. Apakah hal tersebut 
merupakan salah satu penyebab 
ataukah tidak,” imbuh Kadis. 

Dikatakan pula, pembahasan yang 
akan dilakukan bersama para pakar, 
merupakan lanjutan dari kegiatan 
sebelumnua. “Kalau pada tanggal 3 
desember kemarin, berbicara pada 
kejadian alam, maka pertemuan 
nanti akan lebih kepada hasil kajian 
ilmiah terkait kondisi geothermal 
dan ada tidaknya dampak terhadap 
gempa bumi di Maluku,” katanya. 

Akan hadir dalam kegiatan terse¬ 
but, Walikota Ambon, Wakil Wa¬ 
likota Ambon, Sekretaris Kota 
Ambon dan Tim, Ketua DPRD 
Kota Ambon, Ketua-Ketua Fraksi 
dan Komisi serta Dosen sekaligus 
Kepala Pusat Gempa Universitas 
Pattimura, Ferad Pattiruhu. (K02) 


121 CPNS Ikut Pelatihan Dasar Golon^n m 


Persahabatan Raja Ampat dan Halut 


AMBON - Sebanyak 121 Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
mengikuti Pelatihan Dasar Golon¬ 
gan III, Angkatan X Tahun 2020 
yang diselenggarakan di Badan 
Pengembangan Sumber Daya Ma¬ 
nusia (BPSDM) Provinsi Maluku. 

Ke-121 CPNS tersebut mas¬ 
ing-masing, sebanyak 118 orang 
dari lingkup Pemerintah Kabupat¬ 
en Kepulauan Tanimbar, 2 orang 
dari Maluku Tenggara (Malra) 
dan 1 orang dari Kabupaten Buru. 
Turut hadir dalam acara pembu¬ 
kaan, Kepala Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BPSDM) 
Provinsi Maluku, Hadi Sulaiman. 

Gubernur Maluku dalam sam¬ 
butan yang disampaikan Penjabat 
Sekretaris Daerah Maluku, Kas- 
rul Selang mengatakan, kegiatan 
Pelatihan Dasar CPNS Golon¬ 
gan III diselenggarakan, sebagai 
tindaklanjut dari pengangkatan 
Aparatur Sipil Negara (ASN), 
yang memiliki tugas dan tang- 
gungjawab untuk melayani mas¬ 
yarakat di Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Kabupaten Maluku 
Tenggara dan Kabupaten Buru. 

Dikatakan, harapan besar yang in¬ 
gin dicapai dengan ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang ASN adalah dalam 
kerangka pelaksanaan cita-cita 
bangsa dan mewujudkan tujuan 
Negara sebagaimana tercantum 
dalam Pembukaan Undang-Un¬ 
dang Dasar Negara RI Tahun 1945. 
“Olehnya itu perlu dibangun fig¬ 
ur ASN yang memiliki integritas. 


profesional, netral dan bebas dari 
intervensi politik, bersih dari prak¬ 
tek korupsi, kolusi dan nepotisme, 
serta mampu menyelenggarakan 
pelayanan publik bagi masyarakat 
dan mampu menjalankan peran se¬ 
bagai unsur perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa,” ungkap gubernur. 

Menurutnya, pendidikan dan 
pelatihan aparatur pemerintah 
pada dasarnya merupakan pros¬ 
es transformasi kualitas sum¬ 
ber daya manusia aparatur, yang 
menyentuh empat dimensi utama, 
yaitu dimensi spiritual, intelektu¬ 
al, mental dan phisikal yang terar¬ 
ah pada perubahan mutu. 

Keempat dimensi tersebut, jelas 
gubernur, ditujukan pada terwu¬ 
judnya sosok aparatur pemerin¬ 
tah yang memiliki jati diri sebagai 
Aparatur Sipil Negara, Abdi Neg¬ 
ara dan Abdi Masyarakat yang 
memiliki integritas dan kemam¬ 
puan profesional yang tinggi da¬ 
lam memberikan pelayanan kepa¬ 
da masyarakat. “Hal penting yang 
perlu disadari oleh kita semua 
bahwa. Pelatihan Dasar CPNS 
Golongan III, janganlah dipandang 
hanya sebagai sebuah tahapan 
guna merubah status CPNS men¬ 
jadi Aparatur Sipil Negara (ASN), 
tetapi lebih dari pada itu, semua 
ini mesti dimaknai sebagai proses 
pembentukan kompetensi dasar 
atau kompetensi awal masing-mas¬ 
ing pribadi, agar semakin terampil 
dan mampu melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab sebagai pe¬ 
layan publik,” kata gubernur. (POl) 


TOBELO - Dalam Tour ASN atau 
kunjungan persahabatan Pemda ka¬ 
bupaten Raja Ampat di Kabupaten 
Halmahera Utara (Halut), Bupati 
Raja Ampat, Abdul Faris Umlati 
bersama rombongan Pemda Kabu¬ 
paten Raja Ampat disambut meriah 
di pelabuhan Tobelo, Senin (13/1). 

Rombongan Pemda Raja Ampat 
yang bertolak menggunakan kapal 
cepat Cantika Lestari 88 dari kota 
Waisai sejak Sabtu (11/1) siang, 
dan tiba di kota Tobelo pada Senin 
(13/1) pagi pukul 07.00 WIT. Rom¬ 
bongan disambut dengan serang¬ 
kaian prosesi adat Hibualamo, adat 
asli Maluku Utara, salah satunya 
adalah penyematan selendang adat 
Hibualamo, yang bermakna Bu¬ 
pati Raja Ampat dan rombongan 
diterima sebagai anak adat Hibual¬ 
amo. Selain itu, tarian Cakalele dan 
Marching B and pun menyambut 
rombongan dipelabuhan Tobelo. 

Kemudian, Bupati Halmahera 


MASOHI - Satgas Yonif RK 136/ 
TS yang tergabung dalam satuan 
tugas operasi pamrahwan Maluku 
mengerahkan personelnya untuk 
melaksanakan karya bhakti guna 
mempercepat proses pembangunan 
pagar dan gapura serambi Masjid 
Al-Muttaqin Morella.Leihitu, Ma¬ 
luku Tengah, Jumat (10/1). 

Letda Inf Panca selaku Danpos 
Morella SSK I mengungkapkan 
“bahwa kegiatan karya bhakti ini 
merupakan wujud kepedulian sat¬ 
gas terhadap masyarakat Maluku, 


Utara, Ir. Frans Manery dan 
Sekda Halmahera Utara, Fredy 
Tjandua S.Pt, M.Si mengajak Bu¬ 
pati Raja Ampat beserta seluruh 
rombongan menuju kantor Bu¬ 
pati Halmahera Utara. 

Dalam kunjungan persa¬ 
habatan ini. Bupati Raja Ampat, 
Abdul Faris Umlati didampin¬ 
gi oleh Sekda Raja Ampat, Dr. 
M. Yusuf Salim M.Si, juga para 
pimpinan OPD dilingkungan Pem¬ 
da kabupaten Raja Ampat (K36) 



kami mendapatkan amanah dari 
komando atas untuk selalu berbuat 
kebaikan dan membantu mas¬ 
yarakat dengan ikhlas dan penuh 
rasa tanggung jawab.” 

Selain untuk mempercepat pros¬ 
es pembangunannya, kegiatan 
karya bhakti tersebut bermuara 
pada kemanunggalan TNI kuat 
bersama rakyat. “ Kita akan selalu 
bersama-sama menciptakan ke¬ 
solidan dan kekompakan dalam 
menjaga keamanan dan keterti¬ 
ban di Maluku,” tandasnya. (MO9) 


TNI Bantu Pembangunan di Morella 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































06 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


NUSA DAN SULA 


Gubernur Sulsel Terima Pangdam Baru 



MAKASSAR - Gubernur Su¬ 
lawesi Selatan (Sulsel), Prof HM 
Nurdin Abdullah, menerima kun¬ 
jungan silaturahmi Panglima Ko- 


yang baru, Mayjen TNI Audi Su- 
mangerukka, di Rumah Jabatan 
Gubernur Sulsel, Sabtu (11/1). 


Orang nomor satu Sulsel ini 
menerima langsung kedatan¬ 
gan Pangdam sekira pukul 17.00 
Wita. Ia juga merupakan Jen- 
dral Bugis setelah Pangdam VII 
Wirabuana Mayor Jenderal (May¬ 
jen) TNI Zainal Basri Palaguna 
(1991-1993). 

Sumangerukka yang tiba den¬ 
gan mengenakan batik berwarna 
merah maroon disambut Nurdin 
yang mengenakan batik berwarna 
hijau. “Tabe, Assalamualaikum,” 
kata Sumangerukka saat disambut 
Nurdin. “Walaikumsalam, selamat 
datang Pak Pangdam,” jawab Nur¬ 
din sembari mengajak masuk dari 
teras Rujab ke ruang utama. 

Nurdin pun membuka pembic¬ 
araan dengan menanyakan apa 
saja kegiatan yang dilakukan Pang¬ 
dam sebelum ke Rujab. Audi Su¬ 
mangerukka menyampaikan, siang 
sebelumnya masuk rumah jabatan 
Pangdam dan sebelumnya ber¬ 
temu Kapolda. “Ayah saya orang 
Bone, ibu saya orang Bulukumba, 


saya besar di Kendari,” jelasnya. 

Pembicaraan mereka pun cair 
dengan membahas daerah asal 
masing-masing. Sumangerukka 
yang akrab disapa oleh keluar¬ 
ganya Daeng Ako menceritakan 
riwayat kedinasannya. Nurdin 
juga menceritakan pengalaman¬ 
nya menghabiskan tahun baru di 
wilayah Seko, Luwu Utara. 

Diketahui, Audi Sumangerukka 
resmi menjabat sebagai Pangdam 
XIV/Hasanuddin ditandai dengan 
acara serah terima jabatan (Serti- 
jab) dengan pejabat sebelumnya 
Mayjen TNI Surawahadi, di Aula 
AH Nasution Lantai 3 Mabesad 
Jakarta Pusat, Kamis, (9/1). 

Mayjen TNI Surawahadi men¬ 
jabat Pangdam XIV/Hasanuddin, 
satu tahun enam bulan. Ia saat 
ini menjabat sebagai Koordina¬ 
tor Staf Ahli (Korsahli) Kasad di 
Mabes AD. Sedangkan Mayjen 
TNI Andi Sumangerukka sebel¬ 
umnya menjabat Staf Ahli Bidang 
Ideologi dan Politik BIN. (P06) 


Pemprov Siap Hadir Saat Bencana 


MAKASSAR - Gubernur Su¬ 
lawesi Selatan (Sulsel) Prof HM 
Nurdin Abdullah, memastikan 
pemerintah hadir di tengah mas¬ 
yarakat yang mengalami bencana 
atau musibah. “Kita pastikan 
pada rakyat bahwa pemerintah 
hadir,” kata Nurdin Abdullah 
pada Apel Siaga Bencana di Lapa¬ 
ngan Karebosi, Rabu, (8/1). 

Termasuk di Sulsel, di musim 
penghujan di awal tahun ini 
telah terjadi musibah. Seperti 
angin puting beliung di Kabu¬ 
paten Sidrap. Dimana seban¬ 
yak 751 rumah mengalami ru¬ 
sak, mulai dari ringan, sedang 
dan berat. Hingga kemarin, 7 
Januari 2020, Wakil Gubernur 


Sulsel, Andi Sudirman Su¬ 
laiman melakukan kunjungan. 
“Ini lagi kita data, kita punya 
dana tanggap darurat,” kata 
Nurdin Abdullah. 

Sebelumnya, Ia menyam¬ 
paikan bahwa dana kontijensi 
untuk Sulsel sebesar Rp 20 mil¬ 
iar. Dana kontijensi ini untuk 
penanggulangan bencana, baik 
tahap prabencana, saat tanggap 
darurat atau pasca bencana. 

Sebelumnya, Nurdin Abdullah 
melakukan kunjungan ke Kabu¬ 
paten Takalar, meninjau abrasi 
yang terjadi di wilayah Galesong. 
“Kemarin, saya lihat ke Takalar 
melihat abrasi yang dahsyat, saya 
juga lagi data,” pungkasnya. (P06) 


Kota Kupang Menuju Smart City 


KUPANG - Harian Pagi Timor 
Expres menggelar diskusi awal 
tahun bersama Wali Kota kupang 
dengan tema “ Gerakan Kupang 
Hijau, percantik Kota Menuju 
Kupang Smart City”. Wali Kota 
Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu 
Kore, MM, MH menghadiri aca¬ 
ra di maksud sebagai Keynote 
speaker, Kamis (9/1) di lantai II 
Graha Pena, pagi. 

Walikota dalam sambutannya 
mengucapkan terima kasih untuk 
acara yang sangat luar biasa bisa 
diselenggarakan oleh Timor Express 
dan menghadirkan Narasumber 
yang tentu akan sangat membantu 
pemerintah dalam pembangunan 
kedepannya setelah diskusi ini ber¬ 
langsung. “Tuhan menempatkan 
Kami di sini untuk memperhatikan 
kota ini, tanggung jawab Kami ha¬ 
nya dua, yakni kepada Tuhan dan 
kepada masyarakat,kalau Kita kerja 
benar maka tidak ada yang tidak 
mungkin, saat pertanggungjawaban 
di hadapan Tuhan dan Masyarakat 
Kita tidak ada keraguan, meski 
kadang tidak semua diterima oleh 
masyarakat,” ungkap dia. 

Dalam kesempatan tersebut. 


Wali Kota Kupang menayang¬ 
kan video program inovasi Pe¬ 
merintah Kota Kupang Tahun 
2019, Wali Kota Kupang men¬ 
yampaikan capaian selama ta¬ 
hun 2019 yakni; 6 taman di Kota 
Kupang yang sudah dapat dinik¬ 
mati mulai dari Taman Adi Pura, 
Taman Patung Burung, Taman 
Tirosa, Taman Tagepe, Taman 
Ina Bo’i, dan Taman Sonbai, se¬ 
lanjutnya beberapa Program Pro 
Rakyat seperti pembagian serag¬ 
am gratis dan pembagian kaca¬ 
mata gratis di tahun 2019. Wali 
Kota Kupang melanjutkan den¬ 
gan memaparkan rencana strate¬ 
gis di tahun 2020, antara lain ada 
beberapa taman yang akan diba¬ 
ngun pada tahun 2020 yakni ada 
taman Perdamaian di ujung barat 
Taman Nostalgia, Taman Revolu¬ 
si Mental di ujung timur Taman 
Nostalgia, kemudian ada juga 
Taman Tagantong di depan kan¬ 
tor Camat Kelapa Lima, Kupang 
Square di Terminal Kupang 
LLBK, dan Taman di Depan As¬ 
ton, semua penjelasan langsung 
disajikan desain taman - ta¬ 
man yang akan dibangun. (K04) 


Kota Kupang Siap Hadapi Bencana 


KUPANG - Wali Kota Kupang, 
Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM, 
MH membuka Rapat Koordinasi 
Kesiapsiagaan Bencana Tingkat 
Kota Kupang Tahun 2020, Rabu 
(8/1), bertempat di Ruang Garuda, 
Lantai II Kantor Walikota Kupang. 

Hadir pada rapat tersebut. Pe¬ 
jabat Sekretaris Daerah Kota 
Kupang, Ir. Elvianus Wairata, 
M.Si, Pimpinan Perangkat Daerah 
terkait. Kepala Kantor BASAR- 
NAS Kupang, Emi Frizer, SE, MM, 
Kepala Stasiun Geofisika Kelas 

I Kupang, Robert Owen Wahyu, 
S.Si, Kepala Stasiun Metereologi 
Kelas II Kupang, Agung Sudiono 
Abadi, S.Si, Kepala Stasiun Kli¬ 
matologi Kelas II Kupang, Apoli- 
naris S. Geru, SP, M.Si, Kepala Staf 
Kodim (Kasdim) 1604 Kupang, 
Letkol (Inf.) Sugeng Prihatin, 
Para Camat Se-Kota Kupang, per¬ 
wakilan PLN Cabang Kupang, 
perwakilan PT Telkom, dan per¬ 
wakilan PMI Kota Kupang. 

Wali Kota Kupang, mengatakan 
bahwa peringatan yang sudah dis¬ 
ampaikan oleh BMKG mengenai apa 
yang akan terjadi di Kota Kupang 
harus disadari oleh semua pihak, 
“berbagai fenomena alam yang 
terjadi harus di antisipasi bersama 
dalam menjaga kota ini tetap aman 
dan nyaman. Tujuan utama diada¬ 
kan rapat ini untuk mempersiapkan 
diri menghadapi masalah yang akan 
datang dan pembagian tugas yang 
jelas termasuk kontrol peralatan 
yang ada. Pemerintah Kota Kupang 
akan mengantisipasi bencana yang 
akan terjadi dan meminta bantuan 
stakeholder untuk sama-sama men¬ 
cari jalan keluar dalam penanggu¬ 
langannya,” ujar dia. 

Kepala Stasiun Metereologi Kelas 

II Kupang, Agung Sudiono Aba¬ 
di, S.Si mengatakan BMKG telah 
mengeluarkan peringatan pada 
awal tahun 2020 bahwa akan terja¬ 
di cuaca buruk di Kota Kupang dan 
respon Pemerintah Kota Kupang 


sangat baik dalam menyikapi hal 
tersebut, “terbentuknya daerah 
tekanan rendah di wilayah Australia 
dapat membuat kondisi cuaca bu¬ 
ruk hingga ekstrem di wilayah NTT 
khususnya wilayah Kota Kupang. 
Kondisi cuaca buruk seperti hujan 
yang disertai angin kencang mer¬ 
upakan akibat dari adanya tekanan 
rendah yang telah berubah men¬ 
jadi siklon tropis Blake beberapa 
waktu lalu. Peta Streamline adalah 
peta garis angin yang mempunyai 
arah dan kecepatan. Menggambar¬ 
kan aliran massa udara dari daerah 
bertekanan tinggi menuju daerah 
bertekanan rendah. Sehingga dapat 
diprakirakan cuaca ke depan dan 
daerah mana saja yang berpotensi 
terjadi cuaca buruk,” jelas Agung. 

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 
II Kupang, Apolinaris S. Geru, SP, 
M.Si, mengatakan “informasi un¬ 
tuk iklim adalah bulanan dan mu- 
siman/ tahunan, kalau cuaca yaitu 
jam, harian dan mingguan. Cuaca 
hujan datang terlambat diakibat¬ 
kan oleh terlambatnya monsun 
asia yang seharusnya datang bulan 
November tetapi untuk tahun 2019 
datang bulan Desember. Sehingga 
musim hujan di Kota Kupang jatuh 
pada pertengahan bulan Desember. 
Pada bulan Januari, curah hujan di 
Kota Kupang termasuk tinggi yaitu 
diatas 300 mm,” jelas Apolinaris. 

Kepala Kantor BASARNAS 
Kupang, Emi Frizer, SE, MM, 
mengatakan “kami telah meneri¬ 
ma instruksi langsung dari Pres¬ 
iden Republik Indonesia terkait 
penanganan kebencanaan ditetap¬ 
kan kepada BNPB dan BPBD. 
Kami juga menerima instruksi 
langsung dari Kepala BNPB untuk 
segera menjalin komunikasi dan 
sinergi dengan aparat pemerintah 
daerah setempat terkait kesiapan 
dalam tanggap darurat apabila 
terjadi dampak dari bencana hi- 
drometereologi dari prakiraan 
Januari hingga Februari. (K04) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


























TANAH PAPUA 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


07 gfeLcBllcemiiiimlkM 


Pengunduran Diri Wabup Nduga Belum Resmi 


WAISAI - Pemerintah Provinsi 
Papua memastikan pengunduran 
diri Wakil Bupati (Wabup) Nduga, 
baru disampaikan secara lisan dan 
belum secara administrasi tertulis. 
Dengan demikian, menurut Asis¬ 
ten tetap tenang dan melaksanakan 
aktivitas sebagaimana mBidang 
Perekonomian dan Kesejahteraann 
Rakyat Sekda Papua, Muham¬ 
mad Musaad, pernyataan mundur 
tersebut dinilai resmi. 

“Sebab tidak segampang itu seo¬ 
rang kepala atau wakil kepala daer¬ 
ah mundur dari jabatannya. Intinya 
yang bersangkutan wajib punya ala¬ 
san yang tepat untuk mengundur¬ 
kan diri. Sebab bila tidak permint¬ 
aan mundur belum dapat diproses,” 
terang ia di Jayapura, Senin (6/1). 

Menurutnya, Pemprov Papua 
hingga kini masih menunggu surat 
atau keterangan tertulis terkait pen¬ 


gunduran diri Wakil Bupati Nduga 
yang sempat viral di media sosial. 

Kendati demikian. Gubernur Pap¬ 
ua Lukas Enembe telah menugaskan 
Asisten Bidang Pemerintahan Setda 
Provinsi Papua Doren Wakerkwa 
untuk menangani sekaligus memas¬ 
tikan pernyataan mundur Wabup 
Nduga dari jabatannya “Yang pasti 
kabar benar tidaknya Wabup Ndu¬ 
ga mundur itu nanti ada laporan 
dari Asisten Bidang Pemerintahan 
Setda Provinsi Papua Doren Wak¬ 
erkwa kepada Gubernur Papua Lu¬ 
kas Enembe. Kita tunggu saja hasil 
laporan itu. Namun yang pasti pe¬ 
merintahan di Nduga tetap berjalan 
sebab masih ada bupati dan A yang 
melaksanakan A,” kata dia. 

Pada kesempatan itu, Musaad 
mengimbau semua pihak di Nduga 
agar tetap tenang dan melaksanakan 
aktivitas sebagaimana mestinya. (P02) 


Rpio6 Miliar ke Pilkada Yahukimo 



UMP Papua Sebesar Rp 3 , 5 i 6,700 


JAYAPURA - Pemerintah Ka¬ 
bupaten Yahukimo menyiapkan 
anggaran senilai Rp 106 miliar 
untuk menunjang tahapan pelak¬ 
sanaan Pilkada di wilayah terse¬ 
but pada tahun ini. 

Dana tersebut terbagi atas Rp75 
miliar untuk Komisi Pemili¬ 
han Umum (KPU), Rp20 miliar 
dikelola Panitia Pengawas Pemi¬ 
lu (Panwaslu) serta sisanya oleh 
keamanan (TNI/Polri) “Dana 
Pilkada ini sudah dilakukan pen¬ 
andatanganan Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah (NPHD) bersa¬ 
ma institusi terkait. Kini tinggal 
DPRD buat persetujuan dimana 
pada 8 Januari 2020 mendatang 
kita akan jadwalkan untuk segera 
APBD ditetapkan,” terang Bupati 
Yahukimo Abock Busup, di Jay¬ 
apura, Selasa (7/1). 

Abock memastikan bakal maju 
kembali dalam Pilkada serentak 
yang akan diadakan pada tahun 
ini. Dia berharap pihak KPU se¬ 
bagai penyelenggara Pilkada dapat 


JAYAPURA - Dinas Kelautan 
dan Perikanan (DKP) Provinsi 
Papua memastikan telah mulai 
merenovasi Pangkalan Pendaratan 
Ikan (PPI) Hamadi, Kota Jayapura, 
berikut seluruh fasilitas yang ada. 
Kepala Dinas Kelautan dan Per¬ 
ikanan Provinsi Papua FX. Mote 
katakan, proses pekerjaan telah 
dimulai sejak akhir 2019 lalu. 

Dimana pembenahan PPI Ha¬ 
madi berkenaan dengan men¬ 
yambut pelaksanaan Pekan Olah¬ 
raga Nasional (PON) XX 2020 
yang akan digelar pada Oktober 
mendatang. “Kita ingin agar 
fasilitas di PPI Hamadi saat PON 
sudah jauh lebih baik. Sebab PPI 
Hamadi berada di Kota Jayapura 
yang merupakan ‘wajah’ Provin¬ 
si Papua”. “Sehingga kita mera¬ 
sa perlu mendorong perbaikan 
fasilitas PPI Hamadi, sehingga 
diharapkan bisa mendukung 
penyediaan ikan saat PON XX 
2020 di tanah ini,” terang dia, di 
Jayapura, Kamis. 


melaksanakan seluruh tahapan se¬ 
cara maksimal dan tepat waktu. 

“Kalau soal anggaran kita su¬ 
dah beri dukugan. Tentu kini kita 
harap untuk pengiriman logistik 
ke 51 distrik yang ada di Yahki- 
mo, semoga sesuai jadwal dan saat 
pemilihan kepala daerah nanti ti¬ 
dak ada kendala yang mengham¬ 
bat,” harap ia. 

Pada kesempatan itu, Abock 
meminta seluruh ASN yang ada 
di Yahukimo tak bicara politik 
apalagi mendukung salah satu 
pasangan calon bupati dan wakil 
bupati. “Cukup bupati dan wakil 
bupati saja yang fokus ke politik. 
Sementara ASN jalankan tugas 
seperti biasa dan masyarakat tetap 
tenang. Memang kami masih aktif 
sebagai bupati dan wakil bupati 
karena masa jabatan habis pada 15 
April 2021. Hanya kita tetap ikut 
Pilkada serentak tahun ini dan kita 
jamin demokrasi tetap berjalan. 
Sebab jangan sampai ada konflik 
di masyarakat,” harap ia. (P02) 


Sementara dana yang disiapkan 
untuk merenovasi PPI Hamadi 
sebesar Rp5 miliar. Bersumber 
dari dana APBD. 

Beberapa fasilitas yang diperbai¬ 
ki, diantaranya seperti pasar lelang 
ikan, bangunan kantor, lahan 
parkir, jalan masuk ke PPI, serta 
membangun tempat penyimpanan 
ikan berpendingin (cold storage) 
dengan kapasitas lebih besar. “Se¬ 
bab, PPI Hamadi ini kan bakal 
menjadi sentra penyediaan ikan 
bagi klaster Kota dan Kabupaten 
Jayapua saat pelaksanan PON XX 
nanti. Makanya kita kebut peker¬ 
jaannya dan optimis bisa tuntas 
sebelum pelaksanaan PON di bu¬ 
lan Oktober nanti,” ucap ia. 

Sementara yang terpenting dari 
perbaikan fasilitas di PPI Hamadi, 
tambah Mote, penarikan retre- 
busi bagi pengunjung PPI bakal 
lebih tertib. “Dalam artian, un¬ 
tuk retrebusi parkir misalnya ini 
nanti akan masuk ke kas daerah 
menjadi PAD,” pungkas ia. (P02) 


JAYAPURA - Upah Minimum 
Provinsi (UMP) Papua 2020 resmi 
ditetapkan sebesar Rp3.516.700 dari 
sebelumnya Rp3.240.900. 

Penetapan UMP lewat Keputusan 
Gubernur Papua Nomor 188.4/369/ 
Tahun 2019 tentang Upah Mini¬ 
mum dan Upah Minimum Sektoral 
Provinsi Papua Tahun 2020, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 
Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

Menurut Kepala Dinas Tena¬ 
ga Kerja Provinsi Papua Yan Piet 
Rawar, kenaikan upah memper¬ 
timbangkan aspek pertumbuhan 
ekonomi maupun inflasi yang mana 
peningkatannya sekitar 8,5 persen. 

Diharapkan kenaikan UMP terse¬ 
but dapat berimbas pada peningka¬ 
tan produktivitas pekerja, sehingga 
dapat berpengaruh pada peningkatan 


JAYAPURA - Asisten Bidang 
Perekonomian dan Kesejahteraan 
Rakyat Sekda Papua Muhammad 
Musaad menyebut 2020 merupa¬ 
kan tahun terpenting bagi pe¬ 
merintah dan masyarakat Bumi 
Cenderawasih. Oleh karenanya, 
dia mengimbau seluruh jajaran pe¬ 
merintahan (Aparatur Sipil Negara 
disingat ASN), agar fokus memper¬ 
siapkan pelaksanaan Pekan Olah¬ 
raga Nasional (PON) yang akan 
diselenggarakan pada 20 Oktober 
2020 mendatang. 

“Pelaksanaan PON harus diperi- 
siapkan secara baik oleh jajaran 
pemerintahan. Sebab merupakan 
momentum bersejarah bagi tanah 
ini yang mungkin bisa diulang pu- 


pendapatan atau keuntungan bagi 
perusahaan. “Intinya tujuan utama 
dari kenaikan UMP ini agar terjadi 
peningkatan kesejahteraan bagi mas¬ 
yarakat di Papua. Karena indeks pem¬ 
bangunan manusia Papua sampai saat 
ini masih berada pada level yang per¬ 
lu ditingkatkan,” ucap ia. 

Sementara dengan ditetapkannya 
UMP baru, ia mengimbau pemer¬ 
intah kabupaten dan kota segera 
menindaklanjuti. 

“Sebab ada beberapa kabupaten 
kota yang mengusulkan tetap men¬ 
gacu pada UMP baru, tapi ada satu 
kabupaten juga yang mengusulkan 
melakukan penangguhan. Namun 
hal itu tidak bisa dilakukan kare¬ 
na sudah ketetapan pemerintah. 
Sehingga harus dilaksanakan oleh 
semua pihak,” pungkasnya. (P02) 


luhan bahkan ratusan tahun men¬ 
datang,” kata Musa’ad di Jayapura, 
Selasa (7/1). 

Pada kesempatan itu berharap 
pelantikan 35 pimpinan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di 
lingkungan Pemerintah Provinsi 
Papua, dapat segera dilakukan. 

Sehingga program kegiatan yang 
telah ditetapkan bisa segera dilak¬ 
sanakan. “Sebab saat ini program 
kerja seluruh instansi di lingkun¬ 
gan Pemprov Papua sudah menye¬ 
suaikan kepada 35 SKPD baru”. 

“Proses seleksi sudah sele¬ 
sai dilakukan tahun lalu dan 
kini tinggal tunggu pelantikan 
yang kemungkinan besar dalam 
waktu dekat,” tuturnya. (P 02) 



PPI Hamadi Sedang Direnovasi 


Pemprov Papua Fokus Siapkan PON 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 












08 ^Lcelleinmimlboi 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANEKA RAGAM 


Olah Biji Kopi Reject Dapat Uang Rp 500 Juta 



JAKARTA - Jakarta - Zaman se¬ 
karang rasanya tidak lengkap kalau 
belum menyeruput secangkir kopi, 
entah di pagi hari, siang maupun 
malam hari. Mudah menemukan 
gerai-gerai kopi saat ini, mulai dari 
mal hingga pinggir jalan. 

Untuk memastikan cita rasa kopi 
yang nikmat tentunya biji yang dip¬ 
ilih berkualitas baik. Namun tidak 
semua biji kopi memenuhi syarat 
tersebut. Lantas bagaimana nasib 
biji kopi yang kualitasnya jelek? Di 
tangan yang tepat, itu bisa menja¬ 
di peluang bisnis yang menjanjik- 


an. J 

Founder Kopi Kreatif. Bisnis yang 
dia geluti mengolah biji-biji kopi tak 
layak konsumsi menjadi sebuah pro¬ 
duk bernilai tambah. 

Setidaknya ada 11 varian produk 
yang dihasilkannya dari biji-biji 
kopi berkualitas jelek, mulai dari 
gelang, kalung, anting, tasbih, par¬ 
fum badan, pewangi mobil, roli on 
aromatherapy, pewangi toilet, hing¬ 
ga kue. “Nah barang pertama yang 
saya sama tim buat itu pertama dulu 
namanya gelang kopi. Sampai saat 
ini produlmya ada 11 variasi,” kata 


com melalui sambungan telepon be¬ 
berapa waktu lalu. 

Bisnis yang dirintisnya dimulai se¬ 
jak 2015 lalu. Dia mengaku hanya 
mengandalkan modal Rp 500 ribu. 
Uang tersebut digunakan untuk 
membeli wajan penggorengan un¬ 
tuk memanggang biji kopi, benang 
untuk merajut gelang, dan biji kopi 
sebagai bahan dasar tentunya. 

Berhubung biji kopi yang di¬ 
beli tidak layak konsumsi, dirinya 
mendapatkan dengan harga yang 
sangat murah dibandingkan biji 


berkualitas baik. Jenis biji kopi yang 
digunakan adalah robusta, yang di¬ 
beli per kilogram Rp 20 ribu sampai 
Rp 27,5 ribu. Jika kualitasnya bagus 
bisa dihargai Rp 100-175 ribu, ter¬ 
gantung jenis biji kopinya. “Jadi me¬ 
mang dulu itu dimulai dengan gelang 
kopi dan semua dilakukan sendiri. 
Dengan modal awal Rp 500 ribu itu 
saya bisa dapat gelang kopi itu kurang 
lebih 35-40 pcs,” sebutnya. 

Kisaran harga produk yang dijual 
di Kopi Kreatif antara Rp 20 ribu 
sampai Rp 200 ribu. Pewangi mobil 
adalah yang paling murah. Sementa¬ 
ra yang termahal adalah paket berisi 
4 item produk. 

Konsumennya pun beragam, dari 
usia 16 sampai 50 tahun. Umumnya 
orang-orang tua paling banyak mem¬ 
beli tasbih biji kopi. Namun produk 
unggulannya adalah pewangi mobil. 
“Yang nomor satu itu pewangi kopi 
mobil. Yang kedua itu parfum. Yang 
ketiga baru gelang. Yang keempat ada 
di cookies kopi,” sebutnya. 

Bermodal Rp 500 ribu, kini bisnis 
tersebut telah berkembang pesat. 
Dia mengatakan, dalam sebulan bisa 
mendapatkan omzet Rp 500 juta. 
Jika sedang ramai-ramainya, omzet 
yang diperoleh bisa tembus Rp 1,7 
miliar per bulan. “Kalau omzet se¬ 
benarnya kita fluktuatif. Jadi kalau 
di minimal itu kita di Rp 500 juta 
sih sebenarnya. Itu untuk minimal. 
Kami pernah dapat di Rp 1,7 mil¬ 
iar per bulan,” tambahnya. (DTK) 


p TEKA TEKI SILANG #023 

I 

f MENDATAR 

I 1. Roboh. 5. Alamiah. 8. Gagasan. 9. Bunyi. 11. Sidang. 
I 14. Ibukota Turki. 16. Ultra Sonografi (singkat). 17. Ba- 
I rang tenunan. 19. Tulang rusuk. 21. Langganan bank. 
I 24. Telinga. 25. Sarana. 27. Jarak, celah. 29. Atap bumi. 
I 31 .Terampil.35.Persenyawaanzatasamdanunsurlain. 
\ 37. Bentang. 40. Komentar. 42. Lembaga keuangan. 
I 44. Ukuran satuan berat. 46. Unsur. 48. Bangun. 
I 51. Perekat yang keras. 52. Benak kepala. 54. Usus 
I binatang. 55. Mengerti. 58. Akrab, intim. 60. Lintas. 
I 62. Semua ((Inggris). 63. Garasi pesawat udara. 

I 64. Lomba lari jarak jauh. 

i 


I 1. Telaga. 2. Middie East Airways. 3. Epilepsi. 4. Edan. 
I 5. Imbangan surga. 6. Persatuan Kerajaan Arab. 
I 7. Buah Duku. 10. Cabang pohonyangkecil. 12. Maskulin. 
I 13. Lanjutusia. 15. Ibukota Jamaika. 18.Tanding. 20. Neg- 
\ ara Afrika yang beribukota di Akra. 22. Ruang tahanan. 
I 23. Titel sarjana muda. 24. Celana dalam laki-laki. 
\ 26. Harapan. 28. Sari; pati. 30. Bukan (kata awalan). 
I 32.Bersifatpendidikan.33.Merksepedamotor.34.Benih 
I bandeng. 36. Dinas rahasia Rusia. 38. Telinga (Inggris). 
I 39. Ember untuk menciduk air sumur. 41. Ilmu urai. 
I 43. Bertanya (Inggris). 44. Galau pikiran. 
I 45. Perusahaan negara. 47. Kasihan. 49. Setuju. 
I 50. Lukisan. 51. Kepala kereta api. 53. Kerang- 
I ka pintu/ jendela. 56. Topi pengendara motor. 
I 57. Cara memahat patung. 59. Anak Baru Gede. 

i 61. Maskapai Penerbangan Polandia. 

i 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 































































































































































































































































































ANEKA RAGAM 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


09 sfeLcellcsiiiiiiMlknji 


MASKOT PON 2020 


Yuk, Kenalan sama 


FILOMINO #023 


KAN 6 PII 0 $ DRM 

Kangpho: Kangguru Polion Mante! Emas I Drawa: Burung Cenderawasih 




1 

6 







1 

6 

1 

6 

3 



1 


7 

8 







1 






4 

4 

1 




6 


7 

1 




4 

4 



7 

6 





5 

5 

5 

1 


1 

6 

6 





5 


6 

1 




7 





1 





8 



1 


1 


1 

3 


2 



7 

1 

3 

3 



2 



1 


1 






1 


1 


Filomino adalah teka-teki mengisi angka dari 2 sampai 9 ke dalam kotak-kotak kosong. 
Angka-angka yang dimasukkan harus sesuai dan berada disekitar angka yang telah tertera, 
dengan jumlah angka yang ditulis - harus sesuai dengan angka yang tertera. 

Angka 1 tidak lagi dimasukkan karena hanya 1 kotak, sementara angka 2 harus diisi didekat angka 
2 yang ada sehingga menjadi 2 kotak bersambung. Begitu pula 3 harus ditulis di dekat 3. 
Selanjutnya hingga angka 9 yang rangkaiannya harus diisi sampai berjumlah 9 kotak bersambung. 


5 





1 






2 



8 


4 

9 





9 



1 



7 




3 



1 

8 


1 

5 


7 

9 


6 

6 



8 




3 



5 



6 





3 

9 


1 



5 






3 





8 


Sudoku adalah teka-teki angka yang digemari di 
seluruh dunia. Sangat menyenangkan untuk di¬ 
mainkan, tetapi bisa rumit aan membingungkan 
pada awalnya. 

Tujuannya adalah untuk mengisikan angka-an¬ 
gka dari 1 sampai 9 ke dalam jaring-jaring 9x9 
yang terdiri dari 9 kotak 3x3 tanpa ada angka 
yang berulang di satu baris, kolom atau kotak. 


PiBiys—'Believe /t or JVbtA 



Om a -To 

IM 1993. 

A&t^?^3^JAuT VlOFfMAN 

AN OWUT 'fpAMEt. MEhiORAH 
AMD 0y $Rt^N^N<5^ A DPeipeu r 


’i) 

NARWUAL. 

TH6’*UNlC0PH''PtipPX 

WA6» 0oSM WITH 
A 5eCc>MP> 

mom-fumctiomimotail 

PM M15^ 


12'2S 


«>2019 Rlpley Entertalnmeitt ln«. 


^ Rqpiley’s-PeKSQ^atauT^^ 

“Seekor Kepiting Salju di Kota Tottori, Jepang pada 7 November 2019 laluber- 
hasil dilelang dengan harga mengejutkan yakni $46,000 atau mencapai RpSOO 
juta.” 

“Pada sebuah misi memperbaiki Teleskop Luar Angkasa Hubble pada 
1993, seorang astronot AS bernama Jeffrey Hoffman merayakan hari 
raya Manukkah diluar angkasa dnegan menyalakan menorah dan 
memutarkan sebuah dreidel.“ 

“Narwhal merupakan seekor anak anjing ‘bertanduk satu‘ yang lahir 
dengan sebuah ekor kecil yan^ muncul di dahinya. “ _ 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






































































'O SfeIL©Il©itiniMlkiDi 


Jokowi Apresiasi 
Kerjasama denean UEA 

Presiden Joko Widodo menga¬ 
presiasi kemajuan yang signifikan 
dalam hubungan kerjasama an¬ 
tara Indonesia dan Uni Emirat 
Arab (UEA). Pernyataan ini dis¬ 
ampaikan Presiden Jokowi ketika 
mengadakan pertemuan bilateral 
dengan Putra Mahkota Abu Dhabi 
dan Wakil Panglima Tertinggi An¬ 
gkatan Bersenjata UEA Mohamed 
bin Zayed di Istana Kepresidenan 
Qasr Al Watan di Abu Dhabi, UEA, 
pada Minggu sore 12 Januari 2020. 
“PEA akan tetap menjadi salah satu 
mitra penting kerja sama ekonomi 
Indonesia, terutama di bidang in¬ 
vestasi,” ucap Presiden Jokowi. 

Sementara itu. Putra Mahko¬ 
ta mengatakan bahwa hubungan 
kedua negara masih dapat diting¬ 
katkan. “Kita dapat memulai era 
baru hubungan kedua negara yang 
lebih erat,” kata Putra Mahkota 
Mohamed bin Zayed. 

Dalam pertemuan tersebut. Presi¬ 
den Jokowi dan Putra Mahkota Mo¬ 
hamed bin Zayed juga menyaksikan 
pertukaran 16 perjanjian kerja sama 
antara delegasi Indonesia dan UEA. 
“Saya sangat sambut baik, hari ini 16 
perjanjian kerja sama dapat dilaku¬ 
kan,” kata Presiden Jokowi. 

Adapun perjanjian kerja sama terse¬ 
but terdiri atas 5 perjanjian antar pe¬ 
merintah di bidang keagamaan, pen¬ 
didikan, pertanian, kesehatan, dan 
penanggulangan terorisme. 

Selain itu, terdapat pula 11 perjan¬ 
jian bisnis antara lain di bidang en¬ 
ergi, migas, petrokimia, pelabuhan, 
telekomunikasi, dan riset dengan 
estimasi total nilai investasi sebesar 
US$ 22.89 miliar atau sekitar 314,9 
triliun rupiah. 

Selain kerja sama ekonomi. Pres¬ 
iden juga menyampaikan bahwa 
Indonesia ingin menjadikan PEA 
sebagai mitra dalam pendidikan 
Islam yang modern, moderat dan 
penuh toleran. “Hal ini sangat 
penting artinya bagi upaya mence¬ 
gah ektremisme dan terorisme,” 
kata Presiden Jokowi. 

Putra Mahkota Mohamed bin 
Zayed juga menyampaikan bahwa 
Islam adalah agama yang mengajar¬ 
kan kedamaian. “Islam tidak pernah 
mengajarkan terorisme. Islam selalu 
mengedepankan kedamaian,” ujar 
Putra Mahkota. 

Ia menambahkan bahwa Indonesia 
adalah negara dengan populasi mus¬ 
lim terbesar di dunia. “Islam di In¬ 
donesia dapat menjadi contoh Islam 
yang damai,” kata Putra Mahkota. 

Dalam kesempatan itu. Presiden 
juga menyambut baik pembahasan 
intensif dalam rangka pembentukan 
Indonesia Sovereign Wealth Fund. 
“Saran UEA, terutama dilihat dari 
perspektif investor, akan kami har¬ 
gai,” ujar Presiden Jokowi. 

Dalam kesempatan tersebut. Pres¬ 
iden Jokowi juga menyampaikan 
apresiasi yang tinggi kepada Pu¬ 
tra Mahkota Mohamed Bin Zayed 
atas dukungan dan bantuan dalam 
pembangunan masjid dan _Islamic 
Center_ di Kota Solo dan pemberian 
tanah dan gedung bagi Kedutaan Be¬ 
sar Republik Indonesia di UEA. 

Sebaliknya, Putra Mahkota Mo¬ 
hamed bin Zayed juga menyam- 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


ANTAR BANGSA 



Presiden Jokowi dan delegasi In¬ 
donesia. “Selamat datang di rumah 
kedua,” kata Putra Mahkota Mo¬ 
hamed bin Zayed. 

Selama kunjungannya di Indonesia 
beberapa waktu lalu. Putra Mahkota 
Mohamed bin Zayed merasa terke¬ 
san dengan penyambutan di Indo¬ 
nesia. “Bahkan kami meniru apa 
yang dilakukan di Indonesia, di sini 
juga kita bertemu dengan anak-anak 
yang membawa bendera UEA dan 
Indonesia,” ungkap Putra Mahkota 
Mohamed bin Zayed. (ROl) 

Netizen Uji Telur Berdiri 
Saat Gerhana Matahari 

Bisa kah Anda membuat telur ber¬ 
diri tegak pada ujung yang mengeru¬ 
cut saat Gerhana Matahari? 

Sebuah teori ilmiah populer 
menyebutkan telur akan dapat ber¬ 
diri tegak saat Bulan menghalangi 
Matahari dan selama ekuinoks ver- 
nal atau titik Musim Semi Mataha¬ 
ri. Hal itu bisa terjadi karena pada 
saat Gerhana Matahari terjadi pen¬ 
ingkatan gravitasi. 

Meski teori tersebut sudah dipa¬ 
tahkan, hal itu tak menyurutkan 
minat para netizen di Malaysia dan 
Indonesia untuk menguji teori terse¬ 
but pada Kamis (9/1/2020). Ribuan 
penggemar astronomi berkumpul di 
beberapa bagian di Asia untuk men¬ 
yaksikan gerhana matahari annular 
yang langka. 

Video yang dibagikan secara online 
menunjukkan puluhan netizen yang 
berhasil membuat telur berdiri tegak 
di berbagai permukaan termasuk 
di kerikil, kusen jendela, dan piring 
selama gerhana ‘cincin api (ring of 
fire). Hakeem Maarof, ayah dua anak 
yang berasal dari Malaysia, mem- 
filmkan telur yang berdiri di ujung 
jalan batu dan di jalan. 

“Ini lebih merupakan eksperimen 
untuk anak-anak saya,” Hakeem, 
yang mengunggah rekaman Face- 
book, mengatakan kepada Reuters. 

Dr Chong Hon Yew, seorang 
fisikawan pensiunan dari Universitas 
Sains Malaysia, mengatakan tidak 
ada bukti yang mendukung teori 
tersebut. 

“Anda dapat melakukan perco¬ 
baan yang sama besok, sebelum 
atau setelah gerhana. Hal itu mudah 
untuk melakukannya,” kata Chong. 
“Tapi itu trik yang menyenangkan 
untuk dilakukan (selama gerhana) 
untuk membuat anak-anak muda 
tertarik pada sains dan astronomi.” 

Gerhana annular terjadi pada Ka- 
misketika Bulan menutupi pusat Ma¬ 
tahari, tetapi bagian tepi luar tetap 
terlihat membentuk cincin. Gerhana 


tersebut terlihat di Arab Saudi, Sin¬ 
gapura, India, dan Sri Lanka. 

Biasanya, dua gerhana matahari 
terlihat dari suatu tempat di Bumi. 
Gerhana tersebut terjadi maksimal 
lima kali dalam setahun. (VOA) 

Great Thunbere Jadi 
Tokoh di Tahun 2019 

Pelajar Swedia berusia 16 tahun 
itu menjalankan apa yang dia 
ucapkan. Bulan November, Gre- 
ta Thunberg berlayar melintasi 
samudera Atlantik untuk mem¬ 
bawa pesannya ke Amerika Utara, 
dan kemudian berlayar kembali ke 
Eropa untuk menekankan bahwa 
transportasi penerbangan tidak 
ramah bagi lingkungan. 

Dalam KTT Iklim PBB di Madrid 
pada bulan Desember, ia menuduh 
para pemimpin politik dan bisnis 
gagal menangangi perubahan 
iklim sebagai keadaan darurat. 

“Dalam keadaan darurat, kita 
mengubah perilaku. Jika ada seo¬ 
rang anak berdiri di tengah jalan 
dan mobil-mobil datang dengan 
kecepatan penuh, kamu tidak ber¬ 
paling karena enggan bertindak. 
Kita harusnya segera berlari kel¬ 
uar dan menyelamatkan anak itu. 
Dan tanpa rasa urgensi seperti 
itu, bagaimana kita, warga dunia, 
bisa memahami bahwa kita sedang 
menghadapi krisis yang nyata?,” 
kata Thunberg. 

Thunberg mengatakan berpu¬ 
ra-pura untuk bertindak itu lebih 
buruk daripada tidak bertindak. 

“Bahaya sebenarnya adalah ke¬ 
tika politisi dan CEO (eksekutif 
bisnis) membuat seolah-olah ada 
tindakan nyata sedang dilakukan, 
padahal kenyataannya, hampir 
sama sekali tidak ada tindakan 
yang dilakukan selain dari penci¬ 
traan yang kreatif dan strate¬ 
gi akuntansi yang cerdas,” kata 
Thunberg. 

Pendukungnya mengatakan dia 
layak mendapat status Person of 
the Year. 

“Dia memang mencuri perha¬ 
tian, tetapi bukan seperti seorang 
selebriti, karena dia bukan seleb¬ 
riti. Dia seorang aktivis. Aktivis 
yang sangat baik,” kata Carlotta 
Martinez, seorang staf COP25. 

Greta Thunberg memulai kam¬ 
panyenya tahun 2018, melakukan 
aksi protes di luar gedung Parle¬ 
men Swedia seminggu sekali bo¬ 
los ke sekolah. Aksi Greta segera 
menarik perhatian dunia den¬ 
gan pidatonya yang dengan tegas 
menuduh orang-orang pemegang 
kekuasaan telah membahaya¬ 
kan generasi masa depan karena 
mengabaikan sains terkait peruba¬ 



han iklim. 

Thunberg menjadi pembicara 
utama di hampir setiap forum 
iklim terkenal, termasuk di PBB, 
dan menginspirasi generasi muda 
di seluruh dunia untuk melakukan 
protes besar-besaran yang menun¬ 
tut tindakan atas perubahan iklim. 

Tetapi pesannya tidak sepopuler 
secara universal. Setelah pidato¬ 
nya bulan September yang cukup 
emosional di New York, Presiden 
AS Donald Trump mengunggah 
pesan tweet, “Dia tampak seperti 
remaja yang sangat bahagia,” den¬ 
gan maksud meremehkan sikap 
serius Thunberg. 

Presiden Brasil Jair Bolsonaro 
menyebut Greta sebagai “bocah” 
setelah dia mengkritik kekerasan 
terhadap penduduk asli di Am¬ 
azon. Dan seorang tamu di acara 
TV Fox News menyebut Greta 
menderita “sakit mental,” yang 
mendorong jaringan media kon¬ 
servatif ini untuk mengeluarkan 
permintaan maaf. 

Putra tertua Trump, Donald Jr., 
mengkritik majalah Time dalam 
sebuah tweet karena memilih Gre- 
taThunberg dan bukan para pen¬ 
gunjuk rasa di Hong Kong. Para 
komentator konservatif menge¬ 
cam media karena menggunakan 
anak-anak untuk menghindari 
analisis kritis dan perdebatan ten¬ 
tang iklim. (VOA) 

Komisioner KPU Jadi 
Tersangka Korupsi 

Komisi Pernberantasan Korupsi 
menggelar kegiatan tangkap tangan 
di Jakarta, Depok,dan Banyumas 
diduga terkait dengan penetapan an¬ 
ggota DPR terpilih 2019-2024. KPK 
mengamankan 8 orang dalam ke¬ 
giatan tangkap tangan tersebut yang 
salah satunya adalah Komisioner 
Komisi Pemilihan Umum. 

Setelah melakukan pemeriksaan 
dan sebelum batas waktu 24 jam 
sebagaimana diatur dalam KUHAP, 
dilanjutkan dengan gelar perkara, 
KPK menyimpulkan adanya dugaan 
Tindak Pidana Korupsi menerima 
hadiah atau terkait penetapan anggo¬ 
ta DPR-RI Terpilih tahun 2019-2024. 

Dari delapan orang yang diamank¬ 
an, KPK menetapkan empat orang 
sebagai tersangka. Empat orang itu 
adalah WSE (Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum), ATF (Mantan 
Anggota Badan Pengawas Pemi¬ 
lu, orang kepercayaan WSE), HAR 
(politikus PDIP), dan SAE (swasta). 

Tersangka WSE dan ATF disangka¬ 
kan sebagai penerima, dua tersangka 
lain yakni HAR dan SAE disangka¬ 
kan sebagai pemberi. HAR melalui 
SAE diduga memberi sejumlah uang 
untuk WSE melalui ATF terkait den¬ 
gan penetapan aanggota DPR Peng¬ 
ganti Antar Waktu 2019-2024. 

Sebagai penerima para tersangka 
disangkakan melanggar Pasal 12 ayat 
(1) huruf a atau b atau Pasal 11 Un¬ 
dang Undang Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 
(l)ke-l KUHP. 

Sebagai pemberi para tersang¬ 
ka disangkakan melanggar pasal 5 
ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 



















ANTAR BANGSA 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


11 


Undang Undang Nomor 31 Tahun 
1999 sebagaimana telah diubah 
dengan Undang Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHR 

KPK meminta tersangka HAR 
segera menyerahkan diri ke KPK 
dan pada pihak lain yang terkait 
dengan perkara ini agar bersikap 
koperatif. KPK berharap masyarakat 
dapat mengawal proses penanganan 
perkara ini karena dugaan tindak pi¬ 
dana korupsi yang sedang ditangani 
ini terkait dengan aspek mendasar 
dalam proses demokrasi yang se¬ 
dang kita jalani. (RI5) 

Korban Virus Misterius 
Dari China Meninggal 

Seorang pria berusia 61 tahun di 
Kota Wuhan, China, meninggal 
karena pneumonia atau radang, 
setelah muncul wabah virus yang 
belum diidentifikasi tersebut. Kata 
pejabat kesehatan Wuhan, Sabtu 
(11/1)> tujuh orang lainnya dil¬ 
aporkan dalam kondisi kritis. 

Saat ini total ada 41 orang yang 
didiagnosis terjangkit pathogen 
tersebut. Komisi Kesehatan Kota- 
madya Wuhan dalam pernyataan 
yang diunggah di situs webnya 
mengatakan, dalam tes laboratori¬ 
um awal terhadap patogen itu, yang 
dikutip oleh media pemerintah 
China awal pekan ini, mengarah 
kepada jenis baru koronavirus. 

Dikatakan patogen itu adalah 
“penyebab pneumonia virus yang 
tidak diketahui”. 

Dua dari mereka yang telah ter¬ 
infeksi tersebut telah keluar dari 
rumah sakit dan sisanya dalam 
kondisi stabil. Menurut komisi 
itu, 739 orang yang dianggap telah 
melakukan kontak dekat dengan 
pasien telah disterilkan. 

Pria itu adalah korban pertama 
wabah yang dimulai pada Desem¬ 
ber. Ia adalah konsumen tetap pasar 
makanan laut di kota itu. Kata otor¬ 
itas kesehatan, priaitu sebelumnya 
juga didiagnosis menderita tumor 
di perut dan penyakit hati kronis. 

Berbagai perawatan yang dijalani 
setelah dirawat di rumah sakit ti¬ 
dak membuahkan hasil. Ia mening¬ 
gal pada 9 Januari malam karena 
gagal jantung. Komisi itu menam¬ 
bahkan pria tersebut dinyatakan 
positif terkena virus, tambahnya. 

Otoritas kesehatan Wuhan juga 
mengatakan para pasien terutama 
adalah penjual dan pembeli di pas¬ 
ar makanan laut. Hingga saat ini ti¬ 
dak ada staf medis yang terinfeksi, 
juga tidak ada bukti jelas penularan 
dari manusia ke manusia. 

Organisasi Kesehatan Dunia 
(WHO) mengatakan pada Kamis 
(9/1/2020) bahwa anggota baru 
dari keluarga virus yang menye¬ 
babkan Sindrom Pernafasan Akut 
Parah yang mematikan (SARS) 
dan wabah Sindrom Pernafasan 
(MERS), bisa menjadi penyebab 
wabah saat ini. 

Coronavirus adalah keluarga be¬ 
sar virus yang dapat menyebabkan 
infeksi mulai dari flu biasa hingga 
SARS. Beberapa jenis virus menye¬ 
babkan penyakit yang kurang seri¬ 
us, sementara beberapa jenis yang 
menyebabkan MERS, jauh lebih 


parah. 

Pada 2003, pejabat Cina menutu¬ 
pi kasus wabah SARS selama ber- 
minggu-minggu sebelum akhirnya 
lonjakan jumlah korban jiwa dan 
rumor memaksa pemerintah un¬ 
tuk mengungkapkan epidemi itu. 
Penyakit ini menyebar dengan ce¬ 
pat ke kota dan negara lain. Lebih 
dari 8.000 orang terinfeksi dan 775 
meninggal. (VOA) 

Gereja Koboi Temukan 
Ketenangan di Ladang 

Di Mountain Hope, Arkansas, se¬ 
jumlah orang terlihat menunggang 
kuda di atas padang rumput yang 
hijau. Orang awam barangkali akan 
menduga, orang-orang itu semata 
sedang menggembalakan ternak. Na¬ 
mun sesungguhnya mereka sedang 
berusaha mendekatkan diri kepada 
Tuhan. 

“Istri saya dan saya sering menung- 
gung kuda bersama. Itu saatnya bagi 
kami untuk pergi ke luar rumah dan 
menikmati apa yang telah diberika 
Tuhan kepada kami,” kata Rick Byrd, 
seorang pengurus gereja koboi Bar 
None. 

“Sungguh sebuah anugerah Tuhan 
memberi kami ladang ini, tanah ini. 
Puji Tuhan karena ini adalah ba¬ 
gian dari gaya hidup kami dan ba¬ 
gian dari gereja koboi. Tidak semua 
orang memiliki kuda, namun ada 
sesuatu mengenai kuda yang mem¬ 
buat semua orang merasakan damai,” 
lanjutnya. 

Gereja koboi bukanlah denominasi 
gereja Kristen, melainkan jenis gereja 
bagi orang-orang yang menyukai ke¬ 
budayaan Barat dan seringkah tidak 
merasa nyaman berada dalam gereja 
tradisional. “Sejumlah orang merasa 
mereka tidak pantas pergi ke gereja. 
Gereja tradisional sering memper¬ 
soalkan perceraian, minum bir atau 
hal-hal lain yang bersifat duniawi. 
Itu semua kan tidak membuat Anda 
masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak 
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan 
penyelamat Anda, Anda masuk ner¬ 
aka,” kata Byrd. 

Byrd mengatakan gereja koboi pada 
prinsipnya mengajak umat Kristen 
untuk beribadah tanpa khawatir 
merasa dihakimi, dan mendapat ci¬ 
biran atau pandangan negatif dari 
pihak lain. “Dulu saya pernah ber¬ 
pikir, ketika saya kecil, kenapa se- 
jumalh gereja dilengkapi lapangan 
basket. Tujuannya ternyata adalah 
untuk mengumpulkan anak-anak 
di lapangan basket, dan memperke¬ 
nalkan mereka ke Yesus Kristus. 
Analoginya persis seperti itu. Kami 
membawa mereka ke arena berkuda, 
dan mendalami ajaran Kristen. Kami 
menyebutnya Church in the Dirt,” 
kata Byrd. 

Gereja koboi adalah fenomena 
yang berkembang pesat di kawasan 
pedesaan di Amerika. Survei-survei 
menunjukkan, sementara sejumlah 
denominasi mengalami penyusutan 
dalam jumlah anggota, gereja koboi 
semakin banyak bermunculan. Di 
berbagai penjuru AS kini ada lebih 
dari 1.000 gereja koboi. Sementara 
gereja-gereja tradisionil kecil han¬ 
ya dihadiri 50-60 orang pada setiap 
misanya, jemaat gereja koboi bisa 
mencapai 1.500 orang 

Berbeda dengan gereja pada um- 


umnya, suasana gereja koboi sangat 
kasual. Apa yang diistilahkan sebagai 
gereja oleh para pengikutnya sering¬ 
kah hanya berupa rumah jual-beli 
ternak, arena rodeo, gedung per¬ 
tunjukkan musik kantri atau arena 
api unggun. Pendeta dan jemaatnya 
sering menggunakan sepatu bot, jin, 
dan topi koboi. Acara pembaptisan 
sering dilangsungkan di ember air 
nimum kuda, dan pernikahan ser¬ 
ing dilakukan dengan menunggang 
kuda. 

Musik merupakan bagian penting 
dari kegiatan misa. Namun jangan 
berharap. Anda akan mendengar su¬ 
ara piano atau organ di sana. Anda 
kemungkinan akan mendengar suara 
gitar, biola, akordion, dan atau har¬ 
monika, yang mengiringi lagu gospel 
berirama kantri. 


Gereja koboi di Waxahachie, Tex- 
as, bahkan mengambil langkah leb¬ 
ih ekstrem. Di sela-sela kalender 
gereja yang penuh dengan kegiatan 
pertemuan, berdoa dan studi Injil, 
pengelolanya menawarkan program 
rodeo dan melempar tali laso. Pada 
musim panas lalu mereka juga meng¬ 
gelar Cowabunga, sebuah program 
musim panas bagai anak-anak untuk 
mempelajari Injil sekaligus hidup di 
kawasan pertanian. 

Gereja koboi baru-baru ini juga 
merilis buku “Learning the Ropes 
Bible” atau “Mempelajari Tali-te¬ 
mali Injil”. Buku itu menganalogikan 
tali sebagai alat penting dalam ke¬ 
hidupan koboi, dengan mengutip 
Surat Yakobus, pasal 1 ayat 22 yang 
mengatakan “Jangan hanya menden¬ 
garkan perintah Tuhan. Lakukan apa 
yang diperintahkannya. Jika tidak, 
kalian membodohi diri sendiri.” 

Rick Byrd merasa sejak mengenal 
gereja koboi, kebutuhan spiritual¬ 
nya terpenuhi. “Seperti selalu kita 
lakukan, kita memulainya dengan 
doa. Tuhan kami berterima kasih 
untuk hari ini, terutama terima kasih 
karena kau hadir di arena ini. Selalu 
lab bersama kami. Lindungi kami. 
Lindungi ternak-ternak kami. Lind¬ 
ungi kuda-kuda kami. Biarkan kami 
menikmati kesenangan dan keagun- 
ganmu.Kepada Yesus Kristus kami 
berdoa. Amin,” kata Byrd. (VOA) 


Promosikan 

Produk, Jasa dan 
Layanan anda di 
halaman ini 


SUahkan hubungi 
redaksi@lelemuku.com atau 
0852 - 5492-2761 

Pembaca Tabloid Lelemuku tersebar dari 
penjuru Saumlaki, Tanimbar, Maluku, 
Indonesia hingga seluruh Dunia 

cek saja! 

twitter, com/lelemukuconn 
issuu.com/lelemukuconn 
reddit.com/r/lelemukuconn 
facebook, com/lelemukuconn 
youtube.com/lelemukucom 
Instagram.com/lelemukucom 
llnkedln.com/company/lelemukucom 
telegram, me/lelemukucom 
lelemuku. business.site 
www.lelemuku.com 
www.lelemuku.net 
www.lelemuku.ld 






www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 


















LELEMUKUGRAM 


12 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 



JAKARTA - Betrand Peto remaja 
13 tahun asal Desa Cancar, Kabu¬ 
paten Manggarai, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT) yang di¬ 
angkat sebagai anak pertama dari 
pasangan artis Ruben Onsu dan 
Sarwendah ini kian menunjukkan 
talentanya di bidang musik. 

Hal ini diperlihatkan dengan 
melakukan pentas musik bersama 
dengan rekan-rekan seumurnya 
serta para penyanyi lainnua. 

Hal ini membuat Ruben Onsu 
dan Sarwendah pun kian mem¬ 
berikan kasih sayang kepada anak 
tersebut. 

Bukan hanya kedua artis itu, na¬ 
mun kedua putri mereka, Thania 
dan Thalia Putri Onsu juga sangat 
dekat dengan Betrand. 

Betrand awalnya diasuh oleh 
kakek dan nenek dari sang ayah 
setelah kedua orang tuanya ber¬ 
cerai. Betrand yang memiliki 
kelebihan di bidang tarik suara 
ini kemudian diangkat oleh pas¬ 
angan selebritis Ruben Onsu 
dengan melakukan proses pen¬ 
gangkatan Betrad sebagai anak 
dengan ritual adat Manggarai. (L02) 


Putri Bruce Lee Gugat Resto Real Kungfu 



1917 Gusur Star Wars dari Box Office 


BEIJING - Perusahaan pu¬ 
tri bintang kungfu legendaris 
Bruce Lee menggugat makanan 
cepat saji China bernama ‘Real 
Kungfu’ karena menggunakan 
gambar mendiang ayahnya tan¬ 
pa izin. 

Reuters melaporkan Sabtu 
(28/12), mengutip laporan the 
Paper, sebuah publikasi China, 
Putri Bruce Lee menuntut ganti 
rugi 210 juta yuan atau sekitar 
Rp 418,9 miliar rupiah. 

Bruce Lee Enterprises yang 
berbasis di California terse¬ 
but menggugat ‘Real Kungfu’ 
di pengadilan Shanghai pada 
Rabu (25/12). Perusahaan yang 
dikepalai Shannon Lee me¬ 
minta perusahaan yang berger¬ 
ak di industri makanan itu 
untuk menghentikan penggu¬ 
naan gambar Bruce Lee. Selain 
itu, Shannon juga memintanya 
untuk membayar 88 ribu Yuan 
atau Rp 175,6 juta untuk mem¬ 
bayar biaya hukum. 

Perusahaan itu juga meminta 
jaringan restoran yang berbasis 
di Guangzhou untuk memberi¬ 
kan klarifikasi selama 90 hari 
yang menyatakan bahwa gam¬ 


bar itu tidak ada hubungannya 
dengan Bruce Lee. ‘Real Kung¬ 
fu’ yang menjual menu ‘rice 
bowl’ ala masakan China, didi¬ 
rikan pada 1990 dan memiliki 
outlet di lebih dari 57 kota di 
China. 

Logo perusahaan tersebut ber¬ 
gambar seorang pria yang men¬ 
genakan atasan lengan panjang 
kuning yang penampilan mirip 
dengan Bruce Lee dengan pose 
terkenalnya yang ‘siap untuk 
menyerang.’ 

‘Real Kungfu’ pada akun Wei- 
bo-nya pada Kamis (26/12) 
mengatakan pihaknya “bin¬ 
gung” oleh gugatan itu. Pasal¬ 
nya, pihaknya telah menggu¬ 
nakan logo itu selama 15 tahun 
terakhir. Dikatakan pula peng¬ 
gunaan logo tersebut disetujui 
oleh otoritas nasional. 

Pengajuan kasus ini terjadi ke¬ 
tika China telah berjanji untuk 
meningkatkan perlindungan 
terhadap hak kekayaan intelek¬ 
tual dan menerapkan hukuman 
yang lebih keras. Hal ini adalah 
salah satu topik utama dalam 
sengketa perdagangan Beijing 
dengan Amerika Serikat. (VOA) 


WASHINGTON - Kisah Perang 
Dunia I arahan sutradara Sam 
Mendes “1917” mengantongi 
AS$36,5 juta pada akhir pekan 
pertama pemutarannya secara 
luas. Film itu dengan mudah 
merajai box office dan menga¬ 
khiri kejayaan “Star Wars: The 
Rise of Skywalker,” yang meng¬ 
hasilkan AS$15 juta, menurut 
perkiraan studio, Minggu (12/1). 

Strategi yang diterapkan Uni¬ 
versal untuk “1917”’ membuah¬ 
kan hasil. Film itu tadinya ha¬ 
nya diputar terbatas di sebelas 
bioskop pada dua minggu per¬ 
tamanya. Kemudian diperluas 
ke lebih dari 3.400 teater pada 
akhir pekan setelah memenang¬ 
kan penghargaan Golden Globes 
untuk kategori sutradara terbaik 
dan film drama terbaik. 

Dalam dua minggu pemutaran¬ 
nya, “1917” kini telah mengum¬ 
pulkan AS$39,2 juta dari AS dan 
Kanada serta lebih dari AS$60 
jutaseluruh dunia. Tentu saja an¬ 
gka itu jauh lebih kecil diband- 


JAKARTA - Jawara ajang pencar¬ 
ian bakat #lndonesianldol musim 
kedelapan di tahun 2014, Nowela 
Idol ingin semakin baik di tahun 
dengan angka cantik, 2020 ini. 

Wanita dengan nama leng¬ 
kap Nowela Elizabeth Mikhelia 
Auparay ini mengungkapkan 
rasa syukurnya telah lalui ta¬ 
hun 2019 dengan penuh berkat. 
Menurutnya ada banyak cerita 
tawa, tangis dan air mata yang 
penuh dengan kebahagiaan. 

Wanita berdarah Serui, Papua 
dan Batak, Sumatera Utara ini 
pun membagikan kisah rohani 
dalam hidupnya, dimana ia mu¬ 
lai berkomitmen untuk hidup 
seturut dengan Tuhan dan alha- 


ingkan “Star Wars: The Rise 
of Skywalker”produksi Disney 
yang mengumpulkan AS$478,2 
juta dolar secara domestik dan 
hampir AS$1 miliar secara glob¬ 
al hanya dalam empat minggu. 

Namun pada akhir pekan, 
“Skywalker” akhirnya merosot 
ke peringkat kedua box office 
Amerika Utara dengan penghas¬ 
ilan AS$15,1 juta. 

“Jumanji: The Next Level” pro¬ 
duksi Sony menduduki posisi 
ketiga pada akhir pekan keli¬ 
manya dengan menghasilkan 
AS$14 juta secara domestik. 

Urutan keempat dan kelima 
box office domestik diisi oleh 
film-film baru. “Like a Boss,” 
film komedi produksi Para- 
mount yang dibintangi Tiffany 
Haddish dan Rose Byrne, dib¬ 
uka di posisi keempat dengan 
AS$10 juta. Angka itu sama 
dengan “Just Mercy,” film pro¬ 
duksi Warner Bros.’ berbiaya 
rendah yang berada di pering¬ 
kat kelima box office. (VOA) 


sil hidupnya sejak Januari 2017 
hingga kini membuatnya menjadi 
pribadi yang semakin baik. (L02) 



Nowela Idol Ingin Baik di 2020 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















WORLD NEWS 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


13 


NASA Observer Discovers New Earth-sized World 


WASHINGTON - A NASA sat- 
ellite has discovered an Earth- 
sized World within its star s 
“habitable” area -- where liquid 
water could possibly exist. 

The World is known as an ex- 
oplanet. This term is used for 
planets that orbit a star outside 
of our own solar system. 

NASA’s Transiting Exoplan- 
et Survey Satellite, or TESS, 
made the discovery. TESS was 
launched in 2018 to expand on 
the work of earlier exoplanets 
that space telescopes had dis¬ 
covered. Exoplanets are hard 
for telescopes to identify; the 
bright lights of the stars they 
orbit can hide them. 

TESS contains four individual 
cameras that search for drops in 
light levels. This may be linked 
to planetary movements. Sci- 
entists then attempt to confirm 
the presence of worlds and try 
to estimate the size and orbit of 
the planets. 

The newly found planet, called 


“TOI 700 d,” is about 100 light 
years away from Earth, NASA’s 
Jet Propulsion Laboratory said. 
It is about 20 percent larger 
than Earth. TOI 700 d is one 
of three planets orbiting a star 
known as TOI 700. 

The discovery was announced 
during a recent meeting of the 
American Astronomical Society 
in Honolulu, Hawaii. 

Being in a star’s habitable area 
means that a planet has tem- 
peratures that could permit liq- 
uid water to exist on the surface. 
Since water is necessary for life 
as we know it, the presence of 
liquid means it could possibly 
support life. 

Astronomers have not yet been 
able to measure TOI 700 d’s 
mass. Such measurements will 
be necessary to estimate wheth- 
er it is a rocky planet like Earth, 
or a gassy one like Neptune. 

Elisa Quintana is an astrono- 
mer at NASA’s Goddard Space 
Flight Center in Greenbelt, 


Protest in Iran Shatter Image of United Country 


TEHRAN - The outrage was 
aired first of all on social media 
forums — before spilling chaot- 
ically on to the streets with Sat- 
urday’s mass protests catching 
Iranian authorities off-guard 
and exposing how many Irani- 
ans hold the country’s embattled 
regime in disdain. 

After three days of public deni- 
als, the confession Saturday by 
the Iranian military that it was 
behind last week’s downing of a 
Ukrainian airliner sparked fury 
and demands for the country’s 
supreme leader, Ayatollah Ali 
Khamenei, to resign. 

The belated admission — after 
days of denials — of the uninten- 
tional shooting down of the pas- 
senger jet, and Khamenei’s prom- 
ise the culprits will be punished, 
appears not to have staunched a 
flood of anger that broke through 
the narrow limits of criticism Ira¬ 
nian authorities allow. Saturday’s 
protests come weeks after Iran 
faced the country’s bloodiest un- 
rest since the 1979 Islamic revolu- 
tion. Dozens are thought to have 
been killed. 

Videos posted on social media 


showed hundreds of mainly young 
people gathering to protest at sev- 
eral universities in the Iranian Cap¬ 
ital. They had come ostensibly to 
honor the 176 who died when the 
Iranian military accidentally shot 
down the airliner, apparently mis- 
taking it for a U.S. cruise missile. 

But the protests morphed quick- 
ly into anti-regime agitation with 
calls for Iran’s ‘supreme leader’ to 
step down amid chants,“ Khame¬ 
nei is over.” Even more striking 
was the ripping up of photographs 
of Qassem Soleimani, the top Ira¬ 
nian general assassinated by the 
U.S. in a drone strike. “Soleimani 
is a murderer, his leader a traitor,” 
some chanted in Tehran. 

Saturday’s protests, which were 
not confined to the Iranian Cap¬ 
ital, spreading to major cities 
such as Shiraz, Isfahan, Hamed- 
an and Orumiyeh, shattered the 
carefully crafted image Iranian 
authorities have presented to 
the World of a nation united in 
grief and anger over the killing 
of Soleimani, the country’s top 
general and the reputed strate- 
gist behind Iran’s “dirty wars” in 
the region, say analysts. (VOA) 


Maryland. She told Nature mag- 
azine that few Earth-sized plan¬ 
ets have been discovered in hab¬ 
itable areas. She says this makes 
the latest find “exciting.” 

Scientists say they confirmed 
the planet Information using 
NASA’s Spitzer Space Telescope. 
They have modeled the planet’s 
possible environments to help 
support future observation ac- 
tivities. 

The modeling team for TOI 
700 d is led by Gabrielle Engel- 
mann-Suissa. She is a visiting 
research assistant at Goddard. 
She said in a statement that 
the modeling process is very 
important to help learn more 
about conditions on TOI 700 d 
as more data is collected. 

“It’s exciting because no mat- 
ter what we find out about the 
planet, it’s going to look com- 
pletely different from what we 
have here on Earth,” Engel- 
mann-Suissa said. 

Another exoplanet discovery 


was also discussed at the Astro¬ 
nomical Society meeting. Scien¬ 
tists announced that TESS had 
found its first exoplanet orbit¬ 
ing two stars instead of one. 

The planet is called TOI 1338 
b, which lies about 1,300 light 
years away from Earth, NASA 
said. It is about seven times 
larger than Earth. That makes 
it between the sizes of Neptune 
and Saturn. 

Astronomers have estimated 
that one of the planet’s stars is 
about 10 percent more massive 
than our sun. The other star is 
cooler, less bright and only one- 
third of our sun’s mass. The two 
stars orbit each other every 15 
days. 

These kinds of planets, called 
circumbinaries, are difficult 
to identify. So far, scientists 
have confirmed about 24 of 
them. The first such discov¬ 
ery came in 1993. Overall, 
more than 3,500 exoplanets 
have been discovered (VOA) 


FB Angers Small Town With Plan for Undersea Cable 


WASHINGTON - People in a 
small town with no stoplights or 
mobile phone Service are trying to 
keep out one of the world’s largest 
technology companies. 

The battle is taking place in the 
town of Tierra del Mar in Amer¬ 
ican State of Oregon. Locals there 
are trying to stop Facebook from 
developing property in their quiet 
Coastal community. The company 
wants to build a landing site for 
an undersea cable connecting the 
United States with Asia. 

The cable will link many U.S. 
sites with Japan and the Philip- 
ines. The connection also will 
elp meet an increasing demand 
for internet Services worldwide, 
the company says. 

Facebook officials say Tierra del 
Mar is one of the few places on 
the U.S. West Coast with the right 
qualities for the high-speed cable. 

But locals say underground 
movements from drilling to bring 
the cable to this Coastal village 
might damage homes and waste 
Systems. They also note that maps 
and government records identi¬ 
fy Tierra del Mar as a residential 
area. If State and local officials 


permit the project, they say, more 
development will come. “This 
is a huge precedent. Once you 
open the shores to these compa¬ 
nies Corning anywhere they want 
to, Oregon’s coast is pretty much 
wide open season,” said Patricia 
Rogers, who lives in Tierra del 
Mar. She made the comments to 
county officials in a written state¬ 
ment. 

The Tillamook County Board of 
Commissioners voted in support 
of the project after consiaering 
Rogers’ ana others’ statements on 
Thursday. Locals plan to appeal 
the ruling to Oregon State offi¬ 
cials. 

Tierra del Mar is home to a mix 
of working professionals and re- 
tirees. Locals share a love for the 
town’s auiet coastline and for the 
deer, bald eagles and rare seabirds 
that call the area home. 

The town has only two busi- 
nesses. It has no mobile phone 
Service. Providers seeming- 
ly do not consider it profitable 
enough to offer Service there. 
Locals worry the Facebook proj¬ 
ect will bring cell phone towers 
and additional cable sites. (AP) 



www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 
























OPINI 


14 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Dari Redaksi... 



'•r ’ 


Sayang paskali, orang atau kelompok yang suka 
bilang barang ini hanya duduk sante di muka layar 
hape la ketik apa yang dong suka. 

Sementara orang lain yang ada kerja banting 
tulang di jalan-jalan diam saja dan bikin baik 
akang yang orang ada komentar. 

Yang paling kasian itu katong ini, masyarakat 
desa yang seng tau apa-apa. Kamong bakalai, bic¬ 
ara besar dimuka umum bilang ada dapa serang 
sama oknum-oknum pegawai lain, la besok-be- 
song kamong diam dan ternyata ada duduk 
manis dengan orang yang kamong ada maki itu, 
barang su ada wang ditangan. 

Padahal wang itu bukan par kamong, tapi mas¬ 
yarakat pung uang yang pemerintah pusat deng 
provinsi ada titip par kamong pengang la bagi 
ke orang-orang yang membutuhkan. Tapi mas¬ 
yarakat mo bilang apa lai, kamong pu keahlian 
disitu skali ma. 

Bicara-bicara tentang keahlian, lnpex su ada 
kasi pengumuman par seluruh orang Indonesia 
bisa mendaftar kerja jadi tukang di perusahaan 
besar itu. La kira-kira kapan anak-anak Tanimbar 
mendaftar, jang kamong hanya tunggu informasi 
daftar jadi pegawai negeri sipil saja la kamong ba- 
lomba bikin rame pengetikan, fotokopi deng toko 
ATK par urus berkas-berkas. Cobalah kamong 
daftar par jadi karyawan lnpex, sapa tau Tete 
Manis berkenan la bisa jadi orang yang berguna 
bagi tanah deng air yang ada kering ini. 

Tarus, bagi kamong yang mau rasa barang yang 
akang pu nama Multiplier Effect, kamong coba 
biking usaha-usaha yang banyak orang di jalan- 
jalan ada biking. Warung bakso la, pisang goreng 
la, jual sayur la, jual ikan la, biking penginapan ka- 
cil la, tukang ojek berdedikasi la, juragan sopir oto 
la, pokonya itu semua bisa 

Tapi, kalo kamong masih pikir gengsi barang 
PNS yang paling keren.. Stop menghayal par dapa 
barang itu. Sebab banyak orang pintar yang akan 
ambil alih kamong pu hayalan itu. (***) 


R£>vihaMdanBagamiamMen>i]^iljGM 

Oleh: Bagong Suyanto 


SEPANDAI-PANDAINYA tupai melompat, 
akhirnya jatuh juga. Reynhard Tambos Maruli 
Tua Sinaga, 36 tahun, seorang predator seksual 
yang sudah bertahun-tahun menjalankan ak¬ 
sinya memerkosa ratusan lelaki, akhirnya di¬ 
tangkap polisi di Inggris. 

Selama bertahun-tahun, Reynhard leluasa 
memperdaya dan memerkosa sedikitnya 195 
laki-laki. Mereka diajak berkunjung ke aparte¬ 
mennya, lalu dibius dengan gamma-hydroxy- 
butyrate, yang membuat korban tidak sadarkan 
diri selama berjam-jam saat diperkosa pelaku. 
Aksi bejat Reynhard baru beral^ir ketika salah 
seorang korban sadar dan menghajar Reynhard 
hingga ia masuk rumah sakit. 

Tindak kejahatan seksual yang dilakukan 
Reynhard terbongkar setelah polisi memeriksa 
ponselnya dan menemukan rekaman adegan ti¬ 
dak senonoh yang dilakukan Reynhard ketika 
memperkosa para korban. Rekaman itu menja¬ 
di bukti tak terbantahkan atas kejahatan yang 
dilakukannya. Reynhard pun akhirnya divonis 
hukuman penjara seumur hidup. 

Sosok Reynhard kini viral di berbagai media 
sosial. Reynhard disebut-sebut sebagai pred¬ 
ator seksual yang sejajar dengan nama besar 
pelaku tindak kejahatan seksual lain. Theodore 
Bundy, misalnya, adalah pria asal Amerika Ser¬ 
ikat yang terkenal sebagai pembunuh berantai 
yang mengerikan. Ia menjadi dalang di balik 
misteri hilangnya 36 wanita Amerika yang dib¬ 
unuh dan diperkosanya. Sementara itu, Fanwell 
Khumalo adalah pria asal Afrika Selatan yang 
didakwa memerkosa 103 anak perempuan be¬ 
rusia 7 dan 13 tahun selama 1999 hingga 2001. 

Sosok predator seksual yang menggemparkan 
dunia adalah Sunil Rastogi. Pria yang berprofe¬ 
si sebagai penjahit ini merupakan seorang pred¬ 
ator seksual yang dilaporkan telah memperkosa 
sekitar 600 perempuan selama 13 tahun. Pria 
asal India tersebut menyasar anak-anak perem¬ 
puan berusia 11-13 tahun. 

Dibanding para predator kelas dunia itu, satu 
hal yang membedakan Reynhard dengan mere¬ 
ka adalah aksi pemerkosaan yang minus pem¬ 
bunuhan. Reynhard tidak membunuh para kor¬ 
bannya, tapi tindakannya telah menyebabkan 
para korban menderita beban psikologis yang 
mesti mereka tanggung seumur hidup. 

Luka fisik akibat pemerkosaan barangkali 
dapat diobati dan disembuhkan. Namun luka 
psikologis, perasaan traumatis, serta perasaan 
jijik dan kotor bukan tidak mungkin membuat 
masa depan korban terganggu. 

Berbagai studi telah membuktikan bahwa ti¬ 
dak sedikit korban pemerkosaan yang merasa 
malu, menarik diri, bahkan sebagian berusaha 
bunuh diri untuk lepas dari penderitaan yang 
mengganggu pikirannya. Sebagian korban juga 
terkadang mengalami gangguan psikologis dan 
pergeseran orientasi seksual. Artinya, bukan ti¬ 
dak mungkin sebagian korban Reynhard kemu¬ 
dian tanpa sadar tumbuh menjadi calon-calon 
pelaku pemerkosaan atau paling tidak bergeser 
orientasi seksualnya, dari heteroseksual menja¬ 


di homoseksual layaknya Reynhard. 

Kalau melihat latar belakang sosial-ekonomi 
keluarganya, Reynhard sebetulnya sosok anak 
muda yang mapan, tidak kekurangan, bahkan 
memiliki latar belakang pendidikan yang ting¬ 
gi. Namun mengapa Reynhard bisa tumbuh 
menjadi sosok pemerkosa sesama jenis yang 
mengerikan seperti itu? 

Sebagai seorang gay atau orang yang memiliki 
orientasi seksual penyuka sesama jenis, Reyn¬ 
hard sebetulnya cukup terbuka. Ia tak sungkan 
mengunggah status di media sosial dengan 
anggota sesama kelompok gay di Manchester, 
Inggris. 

Berbeda dengan di Indonesia, tempat kelom¬ 
pok homoseksual sering kali dianggap sebagai 
aib bagi keluarga dan masyarakat, di Inggris ru¬ 
ang gerak bagi kelompok homoseksual sangat¬ 
lah terbuka. Di Indonesia, tidak sedikit kaum 
homoseksual terpaksa harus merepresenta¬ 
sikan dirinya sebagai heteroseksual agar tidak 
mendapat stigma dan diterima di lingkungan 
sosialnya. Di Inggris, tidak banyak orang yang 
mempersoalkan orientasi seksual seseorang. 

Di Indonesia, studi yang dilakukan Laazulva 
(2015) menemukan bahwa sekitar 89,3 persen 
anggota kelompok lesbian, gay, biseksual, dan 
transgender (LGBT) pernah mengalami ke¬ 
kerasan fisik, 79,1 persen pernah mengalami 
kekerasan psikis, dan 45,1 persen pernah men¬ 
galami kekerasan seksual. 

Barangkali dengan melihat kondisi di Tanah 
Air, yang sebagian besar masyarakat masih be¬ 
lum menerima kehadiran seorang homoseksu¬ 
al atau LGBT, itulah yang membuat Reynhard 
memilih tinggal di Inggris. Pengalaman ber¬ 
tahun-tahun menikmati pengalaman seksual 
menyimpang tanpa ketahuan dan tentangan 
dari para korbannya itu tampaknya membuat 
Reynhard lupa diri. Kesenangan duniawi dan 
kenikmatan seksual yang menyimpang mem¬ 
buat dia ketagihan hingga terperosok menjadi 
predator seksual. 

Kasus yang terjadi di Manchester dan melibat¬ 
kan warga negara Indonesia sebagai predator 
seksual berantai yang terbesar pada abad ini 
tentu merupakan aib dan mencoreng reputasi 
Indonesia di dunia internasional. Kasus Reyn¬ 
hard ini ada baiknya menjadi momentum un¬ 
tuk menakar ulang serta merumuskan strategi 
dan pendekatan seperti apakah yang seharus¬ 
nya dikembangkan menyikapi perkembangan 
kelompok LGBT di Tanah Air. Sekadar men¬ 
gandalkan pendekatan punitif dan regulatif 
atas dasar moral-dogmatis niscaya tidak akan 
memecahkan permasalahan LGBT. 

Menyikapi perkembangan LGBT ini tampakn¬ 
ya membutuhkan pendekatan yang lebih mem¬ 
bumi, empati, dan realistis agar tidak muncul 
monster-monster predator seksual baru seperti 
Reynhard. 

Penulis adalah Kolumnis di Majalah Tempo 
dan Guru Besar FISIP Universitas Airlangga. 


Lelemuku. com 


Diterbitkan oleh CV. Batlax | Akta Notaris : Joni Sabono No: 32 tanggal 29 Agustus 2017 | NPWP: 82.895.393.5-941.00 | SIUP: 266/8101/P. 
Mik/XI/20i7 I TDP : 81013460332 

PEMBINA Drs. Nikodemus Batlayeri, Jack Sobuber, S.Kom PENANGGUNG JAWAB | PEMIMPIN PERUSAHAAN Albert Batlayeri PEMIMPIN 
REDAKSI Laura Sobuber STAF REDAKSI Aksamina Masela, Eva Bembuain, Anna Aurmatin. KONTRIBUTOR Ade Nasti (Sumut); Ari. S (Banten); Ashari 
Bharaduta, Dian Agustina (Jakarta); Samuel. M (Jatim); Anton, (Kalbar); Irwan (Kalteng); Fadly Syarif, Arman, Muhammad Akbar (Sulsel); Ricky Lodar (Papua) 
WEBMASTER | DESAIN Tim Batlax KEUANGAN | IKLAN Laura Sobuber SIRKULASI | PEMASARAN Roy Marten Cianghit 

ALAMAT REDAKSI Jalan Wolter Monginsidi no 02 , RT 03 , RW 04 , Saumlaki, Tanimbar Selatan, 97464 Kepulauan Tanimbar. Maluku, Indonesia 
REKENING : Bank Rakyat Indonesia (BRI), 0643 - 01 - 013296 - 53-3 atas nama CV Batlax EMAIL redaksi@lelemuku.com SMS/WA PENGADUAN 
081343199624 SMS/WA REDAKSI/IKLAN : 085254922161 



Setiap Staff Redaksi yang namanya tercantum disini telah dilengkapi Kartu Identitas dan Surat Tugas dalam menjalankan profesinya di lapangan. 

Dalam bertugas wartawan Lelemuku.com berhak menolak dan dilarang menerima serta meminta imbalan berupa apapun dari narasumber. 

Redaksi Lelemuku.com menerima kiriman informasi beruna keeiatan masvarakat. lavanan nublik. berita, artikel, kritik, saran dan sebaeainva melalui Email. Facebook. Twitter. SMS dan WA redaksi. 




www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 






















SAMBUNGAN 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Omo... 

atau pengunjung tersebut tidak 
terganggu dan terhindar dari segala 
jenis gangguan lainnya. 

Setelah itu, barulah Orno dan istri 
dipersilahkan melangkah menuju 
Batu Kapal untuk menjalani prosesi 
penganugerahan gelar adat. Orno 
usai penganugerahan gelar adat 
menyampaikan rasa terima kasih 
karena telah diterima sebagai warga 
Desa Sangliat Dol. 

“Ibu-ibu dan bapak-bapak, ter- 
imakasih banyak, karena hari ini 
beta tercatat secara adat bersama 
istri dan anak-anak sebagai warga 
Sangliat Dol,” ungkap Wagub Orno 
yang disambut gembira oleh warga. 

Menurut mantan Bupati Maluku 
Barat Daya (MBD) ini, secara tidak 
langsung telah terjadi pertambahan 
jumlah jiwa di Sangliat Dol. 

“Beta bagaikan buah bibir perak, 
sebelahnya rupiah dan sebelahnya 
lagi garuda. Artinya, sebelah dalam 
jabatan sebagai wakil gubernur dan 
sebelahnya dalam pribadi sebagai 
anak Sangliat Dol,” kata Orno. 

Orno mengakui, jika dirinya ti¬ 
dak akan menjadi orang nomor 
dua di Provinsi Maluku, jika dia ti¬ 
dak menjadi Wakil Bupati Maluku 
Tenggara Barat (MTB) saat itu. 

“Beta sering bilang ke istri dan 
anak-anak, bapak ini kalau tidak 


pernah jadi wakil bupati MTB, 
maka tidak akan pernah jadi wakil 
gubernur. Beta harus akui itu. Beta 
selalu menghargai Tanimbar ini, 
makanya beta datang di Tanimbar 
beta rasa nyaman. Beta bukan duan 
disini tapi beta lolat disini,” kata 
Orno dengan dialek Maluku. 

Untuk itu, sebut Orno, dirinya 
beserta warga Desa Sangliat Dol su¬ 
dah menjadi keluarga besar. 

“Jadi beta, sudah menjadi keluar¬ 
ga besar. Beta su anggap keluarga 
semua. Itu berarti bukan saja seba¬ 
tas membangun desa, tapi jika ada 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
mesti kasitau beta. Orang tua-tua 
di kampung bilang makan-minum 
itu soal kedua, tapi lain harus kasi 
suara lain,” harap Orno. 

Disisi lain Orno juga men¬ 
yampaikan rasa terimakasih 
kepada masyarakat Tanimbar 
yang telah memberikan dukun¬ 
gan kepada dirinya bersama 
dengan Gubernur Maluku, Mu- 
rad Ismail saat Pilgub lalu. 

“Beta atas nama pak gubernur 
mengucapkan banyak terimakasih 
kepada seluruh masyarakat KKT 
baik yang ada di Yamdena, Tanim¬ 
bar, Larat. idak perduli menang 
dimana kalah dimana, tetapi tel¬ 
ah memberikan kepercayaan ke¬ 
pada kami,” tandas Orno. (POl) 


Blok... 

Pernyataan menteri itu disam¬ 
paikan dalam pertemuan informal 
antara Gubernur Maluku dengan 
Menteri ESDM dan Ketua Komisi 
VII DPR-RI di sela-sela acara per¬ 
nyataan bersama antara Menteri 
ESDM dengan Kapolri tentang pen¬ 
gawasan bersama penyediaan dan 
pendistribusian BBM di wilayah 
NKRI di Kementerian ESDM. 

Tidak menyia-nyiakan kesempa¬ 
tan itu. Gubernur kembali mem¬ 
pertegas kesiapan BUMD Maluku 
untuk mengelola PI (participating 
interest) 10 persen. Hal ini setelah 
Maluku resmi memperoleh hak 
pengelolaan PI 10% berdasarkan 
surat dari Satuan Kerja Pelaksa¬ 
na Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (SKK Migas) yang 
ditujukan kepada Gubernur Ma¬ 
luku dengan nomor: SRT-0886/ 
SKKMA0000/2019/S9 tertanggal 
20 Desember 2019, perihal Parti¬ 
sipasi Interes 10 persen di wilayah 
kerja Masela. “Kepada Pak Menteri, 
saya kembali meminta agar peker¬ 
jaan konstruksi proyek Blok Masela 
dapat dimajukan lebih cepat dari 
jadwalnya menjadi tahun 2020 se¬ 
hingga produksi gasnya bisa lebih 
cepat. Pak Menteri sangat men¬ 
dukung itu,” tandasnya. 

Selain membahas rencana 


di setitar pos hingga menyebab¬ 
kan satu anggota terluka dibagian 
kaki. Kondisi korban stabil dan 
saat ini sudah dievakuasi ke Timika 
untuk perawatan intensif,” jelas Ka¬ 
polda Papua, Irjen. Pol. Drs. Paulus 
Waterpauw. 

Jenderal bintang dua tersebut 
menjelaskan bahwa sesaat setelah 
penembakan sempat terjadi kon¬ 
tak tembak namun KKB langsung 
melarikan diri ke dalam hutan. 

Dengan masih terus terjadinya 
aksi penyerangan yang dilakukan 
KKB terhadap aparat keamanan 
maka pihaknya berharap Pemda se- 

Monsoon... 

“Terutama juga mewaspadai salu¬ 
ran-saluran air agar segera dibersi¬ 
hkan Karena takutnya nanti akan 
menumpuk, tersumbat serta men¬ 
gakibatkan banjir. Daerah-daerah 

ah beroperasi sejak pertengahan 
tahun 2017,” klaim mereka. 

Mereka menyatakan. Kolonel 
Muhammad Aidi, penasihat in¬ 
telijen Kopassus telah memberi¬ 
kan penghargaan kepada Yunanto 
pada bulan November 2019 atas 
perannya memublikasikan konten 
yang mendukung tindakan militer 
dan polisi dalam menumpas pem¬ 
berontakan separatis di Papua, 
yang menurut mereka telah lama 
dilakukan di bawah komando Ko¬ 
passus. 

Dengan menggunakan perang¬ 
kat lunak dari DomainTools, se¬ 
buah platform yang digunakan 
para peneliti cybersecurity untuk 
meninjau catatan situs, Reuters 
mengidentifikasi 10 situs “kantor 
berita independen” dengan no¬ 
mor ponsel yang terdaftar adalah 
milik Yunanto di profil Linke- 
dln-nya dan ketika dihubungi 
Yunanto mengatakan itu miliknya 


Reuters Beritakan Hoax Tentang Media di Indonesia 


JAKARTA - 2 pimpinan redaksi 
media online yakni Mochammad 
Ridhwan dari koranprogresif. 
co.id dan Jesayas Simarmata dari 
berita-indonesia.co.id memban¬ 
tah isi pemberitaan dari media 
internasional Reuters melalui la- 
man websitenya reuters.com. 

Dikatakan pemberitaan dari Reu¬ 
ters adalah hoaks atau tidak benar, 
sebab pernyataan mereka dalam 
berita tersebut telah dipelintir dan 
tidak sesuai dengan kenyataan. 

“Sehubungan dengan pember¬ 
itaan dari Reuters dengan judul 
“Indonesian army wields internet 
‘news’ as a weapon in Papua https:// 
www.reuters.com/ article/us-indo- 
nesia-military-websites-insight/ 
indonesian-army-wields-inter- 
net-news-as-a-weapon-in-papua- 
idUSKBNlZ7001 tidaklah benar 
tentang saudara Yunanto yang 
telah diberitakan. Ia hanya sebatas 
pernah membantu ketika website 
mengalami trobel dan membantu 
dalam hal publikasi seputar TNI,” 
ujar mereka berdua dalam surat 
pernyataan diatas materai 5000 
tertanggal 9 Januari 2020. 

Dikatakan tudingan bahwa pi¬ 
haknya didanai dan disokong 
olen Tentara Nasional Indone¬ 
sia (TNI) Angkatan Darat (AD) 
sangatlah tidak benar. Temasuk 
Yunanto Nugroho yang merupa¬ 
kan seorang Kopral Dua (Kopda) 
di satuan Penerangan Kodam 
Jaya. “Tidak benar saya member¬ 
ikan pernyataan bahwa Yunanto 
yang mengelola server, admin 
web kitorangpapuanews.com di¬ 
operasikan di markas Komando 
AD Jakarta. Tidaklah benar bah¬ 
wa situs web kami dibayar oleh 
pangkalan militer di seluruh In¬ 
donesia,” ujar Ridhwan. 


Keduannya mengakui bah¬ 
wa hubungan mereka dengan 
Yunanto merupakan hubungan 
profesional antara wartawan den¬ 
gan narasumber. 

“Yunanto hanyalah operator 
admin website Kodam Jaya yang 
memang humanis. Kedekatan 
insan media dengan Satuan Pen¬ 
erangan dan Humas hanya seba¬ 
tas mitra membina silahturahmi, 
mendapatkan informasi kegiatan 
seputar Babinsa tentangh kegia¬ 
tan Bakti Sosial, kegiatan terito¬ 
rial dan berita-berita di satuan 
Kodam Jaya dan jajaran TNI,” 
jelas mereka. 

Ridhwan dan Simarmata me¬ 
negaskan bahwa berita yang di¬ 
tulis oleh Tom Allard dan Jack 
Stubbs tersebut memberikan opi¬ 
ni menyesatkan yang merugikan 
pihaknya. 

“Kami merasa dirugikan dnegan 
pernyataan Reuters.com yang 
menyatakan media kami dicip- 
takan untuk menerbitkan kepal¬ 
suan data ke masyarakat. Kami 
Insan Jurnalis berpegang teguh 
mengantarkan cita-cita bangsa 
Indonesia dengan 3 unsur yaitu 
Pancasila, NKRI dan Bhinekka 
Tunggal Ika,” tutup mereka. 

Sebelumnya pemberitaan dari Reu¬ 
ters tertanggal 8 Januari 2020 mem¬ 
beritakan bahwa Yunanto Nugroho 
disebut-sebut mengoordinasikan 
sejumlah laman daring propaganda 
pro-pemerintah soal Papua. 

Reuters mengklaim telah men¬ 
gidentifikasi adanya 10 situs yang 
bertujuan untuk menerbitkan 
propaganda pro-Pemerintah soal 
Papua. 

“Situs-situs ini dimiliki dan 
didanai oleh TNI. Beberapa di 
antara sepuluh situs tersebut tel- 


« gfeLcBllsimiiimIkm 


pengembangan Blok Masela, lanjut 
Gubernur, Blok Non Bula di Seram 
Utara, Kabupaten Maluku Tengah, 
juga dibahas karena blok yang baru 
ditemukan beberapa tahun lalu itu 
diketahui memiliki deposito kand¬ 
ungan gas yang cukup besar. “Pak 
Menteri berjanji akan minta kepa¬ 
da pihak Inpex untuk mempercepat 
proyek Blok Masela,” ungkapnya. 

Ketua Komisi VII DPR-RI pada 
kesempatan itu meminta agar diada¬ 
kan FGD (Forum Group Discussion) 
untuk mengevaluasi progres kerja 
proyek Blok Masela agar diketahui 
apa saja yang menjadi hambatan, 
sekalian dapat dicari problem solving 
(penyelesaian masalahnya). 

“Rencana kedepan akan ada FGD 
antara SKK Migas, Inpex, Komi¬ 
si VII dan Pemda Maluku perihal 
progres dan problem di Blok Mase¬ 
la saat ini, dan membicarakan lang¬ 
kah-langkah solusinya,” jelasnya. 

Pada kesempatan itu. Gubernur 
juga memperkenalkan Plt. Dirut 
PT Maluku Daya Abadi (BUMD) 
Musalam Latuconsina dan Kepa¬ 
la Dinas ESDM Provinsi Maluku 
Fauzan Chatib kepada Menteri 
ESDM, dan berharap kedepan 
koordinasi antara daerah dengan 
kementerian semakin baik, teruta¬ 
ma di bidang pengembangan ener¬ 
gi dan sumberdaya mineral. (POl) 

tempat mengambil langkah proaktif 
mengingat KKB juga bagian dari 
warganya. 

TNI-Polri akan mengambil langkah 
tegas terhadap kelompok tersebut 
karena sudah sangat meresahkan ter¬ 
masuk membuat masyarakat ketaku¬ 
tan. “Hanya anggota TNI-Polri yang 
memegang senjata api itupun tidak 
semua anggota,” jelas Kapolda Papua. 

Korban penembakan yang 
dilakukan oleh KKb tersebut, 
atas nama Bharatu Luki, anggo¬ 
ta Polda Maluku yang di BKO ke 
Polda Papua akan dijadwalkan 
dievakuasi ke Jakarta pada hari 
Minggu 12 Januari 2020.(M13) 

rawan di wilayah pesisir bagian se¬ 
latan Tanimbar, juga di Kecamatan 
Kormomolin, Tanimbar Utara, Ta¬ 
nimbar Selatan, termasuk di Selaru 
harus waspada karena ada mon¬ 
soon asia ini,” tambahnya. (L02) 

dan dia bekerja di TNI. Sepuluh 
situs tersebut antara lain adalah 
berita-indonesia.co.id, koranpro- 
gresif.co.id, Kitaorangpapuanews. 
com dan viralreporterScom. 

Mereka juga menyatakan Jesayas 
Simarmata dari berita-indonesia. 
co.id dan M. Ridhwan dari koran- 
progressif.co.id, mengaku jika TNI 
membayar iklan dan mengundang 
wartawannya untuk menghadiri 
acara militer. Ridhwan menga¬ 
takan situs dibayar oleh pangkalan 
TNI di seluruh Indonesia. 

Mereka juga mengatakan jika 
Yunanto, yang menempatkan si¬ 
tus mereka di server dan memiliki 
akses sebagai administrator web, 
mengunggah artikel ke situs mer¬ 
eka, termasuk konten dari kito- 
rangpapuanews.com. 

“Jesayas mengatakan kitorang- 
papuanews.com dioperasikan oleh 
markas komando Angkatan Da¬ 
rat Jakarta,” klaim Reuter. (LOl) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 















^Lelemuku 


PERISTIWA 


13 JANUARI -19 JANUARI 2020 

TABLOID MINGGUAN - TERBIT SETIAP SENIN 


Indonesia Butuh Transformasi Ekonomi 


JAKARTA - Presiden Joko Wido- 
do menyebut masalah terbesar 
yang dialami Indonesia selama ber¬ 
tahun-tahun dan tidak pernah sele¬ 
sai adalah masalah defisit transaksi 
berjalan. Untuk itu, saat membuka 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 
Partai Demokrasi Indonesia Per¬ 
juangan (PDIP), Presiden me¬ 
maparkan mengenai pentingnya 
Indonesia melakukan transformasi 
ekonomi. “Kenapa ini (defisit tran¬ 
saksi berjalan) terjadi? Problemnya 
adalah impor kita yang masih besar 
dan ekspor kita yang harus terus 
kita tingkatkan. Artinya, imporn¬ 
ya masih lebih besar daripada ek¬ 
spornya,” kata Presiden di Jakarta 
International Expo, Jakarta Pusat, 
pada Jumat, (10/1). 

Presiden menjelaskan, selama 
bertahun-tahun ekonomi Indone¬ 
sia berbasis pada komoditas dan se¬ 
lalu mengekspornya dalam bentuk 
bahan mentah atau _raw material_. 
Oleh karena itu, ke depannya ia 
ingin agar Indonesia bisa mengek¬ 
spor komoditas tersebut dalam 
bentuk setengah jadi atau bahan 
jadi melalui hilirisasi industri dan 
industrialisasi. 

Presiden memberikan contoh 
minyak kelapa sawit atau crude 
palm oil (CPO). Indonesia saat ini 
memiliki 13 juta hektare kebun 
kelapa sawit dengan produksi ku¬ 
rang lebih 46 juta ton per tahun. 
Jika produksi per hektare bisa dili¬ 
patgandakan, lanjutnya, produksi 
minyak kelapa sawit Indonesia bisa 
mencapai hampir 100 juta ton. 

“Apa yang ingin saya sampaikan? 
Jangan lagi kita mengekspor CPO 
itu terus-terusan. Harus mulai kita 
ubah pada barang setengah jadi 
atau barang jadi. Ini yang telah kita 


lakukan,” ungkapnya. 

Menurutnya, jika Indonesia han¬ 
ya mengekspor minyak kelapa saw¬ 
it dalam bentuk mentah, Indonesia 
akan selalu dipermainkan oleh pas¬ 
ar. Misalnya, Uni Eropa yang me¬ 
munculkan isu bahwa minyak ke¬ 
lapa sawit tidak ramah lingkungan. 

“Sebetulnya apa sih mereka ngo- 
mong seperti itu? Karena sawit ini 
bisa lebih murah dari minyak bun¬ 
ga matahari yang dihasilkan oleh 
mereka. Ini hanya perang bisnis 
antarnegara, perang ekonomi an- 
tarnegara, tapi dipakai alasan ter¬ 
us,” lanjutnya. 

Itulah mengapa kini Indonesia 
mulai memanfaatkan minyak ke¬ 
lapa sawit tersebut sebagai bahan 
campuran untuk produk biodiesel 
melalui program B20 tahun lalu, 
yang kini sudah beranjak menjadi 
B30. Dengan demikian, kata Presi¬ 
den, Indonesia tidak perlu khawatir 
jika minyak kelapa sawit Indonesia 
tidak diminati oleh pasar karena 
Indonesia akan memakainya untuk 
kebutuhan domestik. 

“Bayangkan, dengan menjadikan 
CPO kita ke B30, kita menghemat 
kurang lebih RpllO triliun per ta¬ 
hun. Dan nanti kalau sampai ke 
B50, saya tidak bisa menghitungn¬ 
ya, tapi yang jelas lebih dari Rp200 
triliun,” ucapnya. 

“Kalau ini nanti bisa masuk ke 
B100, saya tidak bisa membayang¬ 
kan bahwa kita sudah tidak impor 
minyak lagi. Semua yang kita pakai 
adalah green fuel, yang kita pakai 
adalah biodiesel, semuanya. Artin¬ 
ya ramah lingkungan,” imbuhnya. 

Tidak hanya minyak kelapa sawit, 
hilirisasi industri juga bisa diterap¬ 
kan pada komoditas lain, misalnya 
nikel, bauksit, timah, batu bara. 


Pelatihan Diatal Manmemen Risiko BPR 


JAKARTA - Perkembangan era 
digital dewasa ini telah berdampak 
ke hampir seluruh level perbankan 
nasional. Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) sebagai salah satu pemain 
di industri perbankan turut men¬ 
yadari pentingnya transformasi ke 
arah digital demi meningkatkan 
eksistensinya. 

Berkolaborasi dengan Infobank 
Institute, BPR Group Modern 
Multiartha (MMA) melak¬ 
sanakan In-House Training ber¬ 


tema Digital Manajemen Risiko 
BPR yang diadakan di Graha 
Multi Modern - Jakarta pada 
9-10 Januari 2020. 

Diikuti oleh sekitar 30 peserta 
yang merupakan perwakilan dari 
BPR Group MMA, pelatihan kali 
ini dikhususkan untuk member¬ 
ikan pengetahuan serta praktek 
bagaimana pelaksanaan Manaje¬ 
men Risiko secara digital dapat 
diimplementasikan ke depannya 
oleh BPR Group MMA. (L02) 




hingga kopra. Presiden menjelas¬ 
kan, ke depannya komoditas-ko¬ 
moditas tersebut tidak akan diek¬ 
spor dalam bentuk mentah. 

“Karena strategi besar kita ke 
depan kita ingin jadikan nikel ini 
lithium baterai yang dipakai untuk 
mobil listrik, electric vehicle. Kare¬ 
na Indonesia adalah produsen ter¬ 
besar nikel,” katanya. 

Meski penerapannya tidak akan 
mudah, namun Presiden meyakini 
bahwa jika Indonesia tidak memi¬ 
liki strategi ekonomi dan bisnis 
besar dalam rangka merancang 
sebuah pembangunan jangka pan¬ 
jang, maka Indonesia akan men¬ 
jadi eksportir bahan mentah ter¬ 
us-menerus. “Enggak akan terjadi 
yang namanya nikel untuk lithium 
baterai. Inilah riset yang terus kita 
lakukan agar nanti yang namanya 


ithium baterai kita harapkan da¬ 
lam 2-3 tahun akan ketemu. Yang 
harganya memiliki tingkat kee- 
konomian yang bisa diterima oleh 
pasar,” paparnya. 

Di penghujung sambutannya. 
Presiden menyampaikan pesan 
Bung Karno dalam Trisaktinya, 
yakni berdaulat di bidang poli¬ 
tik, berdikari di bidang ekonomi, 
dan berkepribadian dalam berke¬ 
budayaan. “Intinya, seperti yang 
dikatakan Bung Karno dalam Tri¬ 
saktinya, kita harus berdikari di 
bidang ekonomi. Sehingga kita ti¬ 
dak mudah lagi ditekan-tekan lagi 
oleh siapa pun, oleh negara mana 
pun, dan kita juga akan mandiri se¬ 
cara politik, berdaulat dalam poli¬ 
tik karena kita memiliki semuanya 
di sini yang kita olah dan kita ker¬ 
jakan sendiri,” tandasnya. (ROl) 


Bupati Minta Warga Lolurun Dukung Pembangunan 


JAKARTA - Bupati Kepulauan 
Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., 
MH menyampaikan terima kasih 
kepada seluruh masyarakat desa 
Lolurun, Wertamrian itu yang tel¬ 
ah mendukung penuh Pemerintah 
Daerah (Pemda) dalam mewu¬ 
judkan berbagai program pem¬ 
bangunan, secara khusus pemba¬ 
ngunan jalan hotmix dari jalan 
poros menuju ke desa tersebut 
yang sudah selesai pengerjaann¬ 
ya pada tahun anggaran 2019 dan 
meminta dukungan masyarakat 
untuk rencana pengerjaan jalan 
serupa dari Lolurun ke Desa Atu- 
bul dengan mengunakan angga¬ 
ran tahun 2020. 

“Pada tahun 2020 kita juga akan 
melanjutkan pekerjaan jalan hot- 
mix dari Lolurun ke Atubul di 
jalan pantai. Pemda memohon 
dukungan dari segenap mas¬ 
yarakat untuk pelaksanaan ke¬ 
giatan pembangunan dimaksud,” 
pinta dia. 

Kemudian Fatlolon terkesan 
dengan bagunan gedung gere¬ 
ja Katolik Paroki Santo Petrus 
Paulus Lolurun tersebut yang 
menurutnya sangat unik dengan 
berbahan kayu dan menyarank¬ 
an agar keistimewaan itu dapat 
dipertahankan walau ada rencana 


untuk merenovasi gereja yang di¬ 
dominasi warna merah dan kun¬ 
ing keemasan itu. 

Ia juga memuji paduan suara 
dari paroki itu yang telah me¬ 
menangkan hati dari Uskup Keu¬ 
skupan Diosis Wilayah Amboina, 
Mgr. Petrus Canisius Mandagi, 
M. S.C pada acara 25 tahun tah¬ 
bisan episcopalnya beberapa saat 
lalu. Maka Fatlolon pun men¬ 
gundang paduan suara paroki itu 
dan seluruh masyarakat Lolurun 
untuk bersama-sama dalam per¬ 
ayaan natal di kediaman bupati. 

“Saya undang paduan suara 
tersebut untuk tampil tanggal 25 
sore ini. Kediaman bupati hari ini 
terbuka untuk setiap masyarakat, 
silahkan datang untuk kita mer¬ 
ayakan pesta kelahiran Tuhan 
Kita Yesus Kristus. Akhirnya saya 
dan keluarag atas nama Pemda 
mengucapankan selamat natal 25 
Desember 2019 dan menyong¬ 
song tahun baru 1 Januari 2020. 
Kiranya natal senantiasa mem¬ 
bawa damai dan semangat baru 
untuk kita semua melayani sesuai 
dengan talenta yang dinauger- 
ahkan Tuhan kepada kita mas¬ 
ing-masing di bumi duan lolat 
yang kita cintai bersama. Tuhan 
memberkati,” tutupnya. (L02) 


www.lelemuku.com - redaksi@lelemuku.com - @lelemukucom - #lelemukucom - 085254922161 

















